


EDISI 05/2011 | HARGA Rp45.000 [Luar Sumatra-Jawa-Bali: Rp47.000) 











NETWORKING, SYSTEM ADMINISTRATION, AND MORE Debian 6.0 
= EN ON THE DVD 


| THE BEST 3D 
| SOFTWARES.. 


Lia Ia Ké 


Bi zs TRIK AMANKAN 
HOME DESIGNER JALUR PORT SSH 


Desain Rumah 3D Bak Arsitek psa | Port Knocking dengan Iptables pss 
DAPATKAN! KUMPULAN LENGKAP 


PDF INFOLINUX 2010 fees 


Kadu 0.9.0 Messanger multiprotokol dengan 

login lebih dari satu account dalam satu waktu C 0 NI p U TI N d 

Si BW | Partclone 0.2.21 solusi gratis backup dan 

TITEN Tana restore komputer Anda dengan aman dan cepat Bekerja “di awa n” dengan 
a Shotwell 0.9.0 Photo manager yang mampu ' " 

mengorganisasi rangkaian foto secara bersamaan d Istro Joli OS 1 2 [>62] 






















FrostWire 4.21.5 Aplikasi yang memudahkan 
Anda untuk berbagi file melalui media internet 


A "r o AN a 


301063 





99 <— 152 


3 





RIED qam 


5999 1244 Let KE 
FF99 L2// LZO E99 1244120 dil 
Lev - yodaq ‘E` 01səH 989 Tf gE ou weleg esey 'Ir 


NOILNTOS LINYALNI JINISIdd IWLOL 


166 L BILIS Yauleg BunsoH p3)snu| INOA 


WO9 1Vg01900NI 








INFO 





LINUX 


PEMIMPIN UMUM 


Mario Alisjahbana 


PEMIMPIN REDAKSI 


Rusmanto Maryanto 


REDAKTUR SENIOR 


Anton R. Pardede, Effendy Kho 


SIDANG REDAKSI 
Zaky Abdurrachman (Koord.), Denie Kristiadi, 
Fajar Anggiawan, Rully Novrianto, 
Sylvia Agustina Inamora, Suherman, 
Tri Waluyo, Wawa Sundawa 


KONTRIBUTOR 
Budi Rahardjo, | Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Noprianto, Ria Canseria 


TATA LETAK & DESAIN GRAFIS 


Dhany Sudharmanto, Lely Yulaena, Mardiana 


SEKRETARIAT REDAKSI 


Evawani U. Putri 


IKLAN 


Indran B. Sapto, 
Febriyanti, Lala Camelia 


SIRKULASI & DISTRIBUSI 


Purwaluyo (Manajer) 


KEUANGAN 


Deetje Monoarfa (Manajer), Albert Sulistyo, 
Ngafiv, Tety Winarni, Untung 


PERSONALIA & UMUM 


Ekawati (Koord.), Suhaedin, Supandi 


PENERBIT 


PT InfoLINUX Media Utama 


ALAMAT 
Gedung Warta Lt. 4 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta Pusat-10430 
Telp: (021) 315-3731, Fax: (021) 315-3732 


PENGETAK 


PT Dian Rakyat, Jakarta 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini, gunakan atas 
risiko Anda sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas 
segala kehilangan data atau kerusakan pada komputer, 
alat-alat, atau software yang Anda miliki ketika 
menggunakan tip atau saran tersebut. 


Linux merupakan trademark terdaftar dari Linus Torvalds. 
Linux di sini adalah pemendekan dari GNU/Linux. 
Semua trademark lainnya merupakan 
hak masing-masing pemiliknya. 


Miri 'nfoLINUX diterbitkan bulanan oleh Pinpoint 

“asi Publications. Pinpoint Publications juga ikut 
menerbitkan majalah komputer bulanan PC Media, tabloid 
dwi-mingguan PC Mild, Buku Mini PC Media, dan Buku Mini 
InfoLINUX. Dilarang mereproduksi seluruh atau sebagian 
materi di media ini dalam bentuk dan dengan tujuan apapun. 
Pinpoint Publications tidak terafiliasi dengan perusahaan atau 
produk yang diuji coba di InfoLINUX. Seluruh staf InfoLINUX 
tidak memiliki investasi pada perusahaan atau produk yang diuji 
coba. Hasil uji coba produk yang dimuat di InfoLINUX tidak 
terkait dengan iklan atau hubungan bisnis perusahaan/produk 
tersebut dengan InfoLINUX. Kecuali disebutkan, uji coba 





PINP 





EDITORIAL 


MEMBUDAYAKAN 
BERBAGI 


Budaya berbagi, sebenarnya telah ada sejak 
dulu kala. Kita dapat menguasai ilmu penge- 
tahuan dan teknologi, termasuk menggunakan 
komputer tanpa beban membayar royalti kare- 
na hampir semua penemu atau pencipta iptek 
itu senang berbagi. Mereka berbagi melalui 
berbagai bentuk, antara lain ceramah, seminar, 
CD/DVD, dan tulisan-tulisan untuk menjelas- 
kan temuan atau ciptaannya. 

Mengapa mereka mau berbagi tanpa royalti? 
Selain karena sudah menerima bayaran ketika 
membuat karya, mereka menyadari betapa 
pentingnya mengembangkan iptek secara bersama. Terlalu berat 
jika setiap ilmuwan atau programmer harus menciptakan sendiri 
dari nol semua karyanya. Mereka menyadari pentingnya penyeba- 
ran informasi iptek agar banyak yang memanfaatkan dan mem- 
berikan timbal balik atau perbaikan terhadap temuannya. Mereka 
juga menyadari adanya kesenjangan digital dan sosial jika iptek 
hanya untuk kelompok kaya. 

Bayangkan, berapa uang yang harus kita keluarkan apabila 
penemu rumus-rumus iptek dan algoritma-algoritma komputer 
mematenkan karyanya dan meminta royalti kepada kita? Atau, 
apabila semua tulisan tentang iptek itu memerlukan biaya royalti 
untuk dibaca dan dipelajari? Meskipun ada orang yang meminta 
royalti atas rumus, algoritma, atau tulisannya, kita bersyukur 
karena banyak orang yang tetap memegang prinsip bahwa rumus, 
algoritma, tulisan, bahkan program yang dibuatnya bebas digu- 
nakan oleh siapa saja dan untuk apa saja. 

Kami, melalui InfoLINUX, berusaha untuk terus mengembang- 
kan dan menyebarluaskan konsep berbagi program dan tulisan 
tanpa mengabaikan konsep bisnis bahwa pembuatan program, 
tulisan, dan penyebarannya itu membutuhkan modal dan biaya. 
Misalnya, kami memasukkan PDF semua majalah edisi 2010 dalam 
DVD edisi 05/2011 ini untuk memudahkan Anda membacanya tan- 
pa harus mencari majalah edisi lama yang mungkin sudah hilang 
atau rusak. Kami juga mohon maaf karena alasan teknis, PDF yang 
seharusnya ada di edisi 04/2011, baru tersedia di edisi ini. m 





Rusmanto Maryanto (rus@intolinuxcoid) 


REDAKSIONAL E-mail: redaksi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127-131 
CD BERMASALAH E-mail: disc@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 127 
BERKONTRIBUSI NASKAH submissions@infolinux.co.id atau redaksi@infolinux.co.id 


dilakukan /nfoLINUX pada produk dan layanan yang tersedia 
pada saat ini. Kami, di Pinpoint Publications, menjunjung 
tinggi nilai integritas. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya 
seluruh staf kami tidak dibenarkan menerima atau meminta 
imbalan dalam bentuk apapun dari relasi/narasumber. 


ALAMAT ADVERTISING E-mail: iklan@infolinux.co.id, Telepon: (021) 315-3731 ext. 105-107 
MAILING-LIST PEMBACA majalah-infolinux@googlegroups.com 

PENDAFTARAN MAILING-LIST PEMBACA majalah-infolinux+subscribe@googlegroups.com 
BERLANGGANAN ATAU PEMESANAN EDISI-EDISI SEBELUMNYA 

E-mail: sirkulasi@infolinux.co.id, Telepon: (021) 4682-6816, 7079-6499, Faksimili: (021) 4682-8919 





www.infolinux.web.id INFOLINUX ® 05/2011 3 


PC Media 2LINUX 


Editorial 
Indeks 
Aktual 


Distribusi Linux Akan Menyertakan 
Direktori /run 

Good Bye, Ubuntu 9.10! 

Zenwalk Linux Versi 7.0 

Perubahan Red Hat Tidak 
Pengaruhi Novell 

Portable C Compiler 1.0 

Google Perketat Android 


Opini 
Budi Rahardjo: Mengapresiasi Kode 
[10] Michael S. Sunggiardi: TIK di 
Sekolah 
[12] I Made Wiryana: Organisasi Virtual 
dan OSS 


05/2011 m INFOLINUX 


Edisi 05/2011 





[14] Surat Anda 


Distro 
[17] Debian 6.0 
(17) Jolicloud 1.2 


Game 
[18] ZaZ 1.0.0 
(18) XMoto 0.5.5 


Buku 
[19] Linux Shell Scripting Cookbook 
[19] Linux Desktop Hacks: 100 
Industrial-Strength Tips & Tools 
[19] Linux+ Guide to Linux Certification 


Software Pilihan 
(201 Shotwell 0.9.0 
[21] Task Coach 1.2.12 
(21) Kadu 0.9.0 


1] Partclone 0.2.21 

1] BoomBox 0.3.1 

2] PAC 2.5.5.9 

2] JD TypoBox 1.0.2.0 

2] FrostWire 4.21.5 

2] D2X-XL 1.15 

3] Rapid Photo Downloader 0.3.5 

3] GoinEdit 1.2 

3] Command Line Progress Bar 1.11.1 
3] Jsqsh 1.4 


[2 
[2 
[2 
[2 
[2 
[2 
[2 
[2 
[2 
[2 


Utama 
[24] 10 Aplikasi 3D Terbaik 


Komunitas 

[30] Kabupaten Aceh Tengah “Hijrah” 
ke Linux 

[30] SMA DP Menjadi Sekolah 
Multimedia OSS 


Praktik Instan 


[32] Merancang Rumah Idaman 


Net Admin 
[36] Metode Port Knocking dengan 
Iptables untuk Membuka Port SSH 
[38] Daftar Warnet Berbasis Linux di 
Indonesia 


Tutorial 

[40] Membangun Shell Sendiri 

[46] Menjalankan VirtualBox secara 
Command Line 

[50] Instalasi Cherokee, PHP5, dan 
MySQL 


(531 Tip & Trik 


Workshop 

[54] Optimalisasi Ubuntu dengan 
Ubuntu Tweak 

[56] Lilin Menyala 

[58] Membuat Banyak Label dalam Satu 
Halaman 

[60] Cara Install Nusaptel 

[62] Bekerja “di Awan” dengan Joli OS 


[64] Kuis InfoLINUX 
(661 Edisi Mendatang 





www.infolinux.web.id 





idnet 


= SATELLITE NETWORK 


` ra W REDNA MUI W. Y W 
| Kami Ea ' 








munikasi tanpa gangguan, 
dimanapun dan kapanpun ..... 








_ Internet — —— 










Memperkenalkan 
IDNet Broadband Satellite 


Corporate VSAT Network. Jangkauan diseluruh nusantara 
99.8 % service level guarantee private network. 
Dukungan teknis 7 x 24 jam. Pelayanan responsif. 
harga kompetitif on line 24 jam. Frekuensi C-band, 
tahan segala cuaca. 


_ 
tit 
Ge = 
Le 
” 


Gd. cyber Lt.9 Jl. kuningan Barat No.8 
Jakarta - Indonesia 

Telp. (021) 526 0626 Fax. (021) 526 06 27 
Email. sales@id.net.id  http://www.id.net.id 











PT. Dwi Tunggal Putra 


AKTUAL 


6 


Distribusi Linux Akan 
Menyertakan Direktori /run ` 


Fedora, yaitu Lennart Poette- 

ring, pengembang systemd mulai 
memperkenalkan direktori /run se- 
bagai bagian dari direktori root dan 
menjelaskan latar belakang dibuat- 
nya direktori tersebut. Sama seperti 
yang ada pada direktori /var/run/, 
direktori baru ini dibuat dengan tu- 
juan agar aplikasi dapat menyimpan 
data yang mereka perlukan untuk 
beroperasi. Data tersebut termasuk 
process ID, socket information, lock 
files yang diperlukan pada saat run- 
time tetapi tidak dapat disimpan 
di /tmp/ karena program-program 
seperti tmpwatch berpotensi terha- 


dé satu pengembang proyek 


Good Bye, Ubuntu 3.10! 


XZ kompresi, Ubuntu One, Goa satu distro Linux 


agi Anda penggu- 
H. Distribusi Linux 

Ubuntu 9.10, mungkin 
sudah waktunya untuk 
mengucapkan “Goodbye!” 
kepada Karmic Koala, 
yang merupakan salah satu 
dari sistem operasi e 


dan Empati IM. Tepat- 
nya, pada tanggal 29 April 
2011, Canonical akan ber- 
henti menggunakan Ubun- 
tu 9.10 kemudian memper- 
barui sistem operasi dan 
perangkat lunak, 









pus di sana. Namun, pada /var/run 
tidak terdapat tool seperti system, 
udev, atau mdadm yang dibutuhkan 
pada awal proses boot karena /var 
dapat diimplementasikan sebagai 
system file terpisah untuk dipasang 
pada tahapan berikutnya dalam 
proses start-up. Akibatnya, program 
ini harus beristirahat. Untuk me- 
ngalihkannya, digunakan perintah 
/dev/.udev, /dev/.mdadm, /dev/.sys- 
temd, atau /dev/.mount directories 
meskipun sebuah perangkat direk- 
tori tidak menjadi bagian dari data 
tersebut. 

Poettering mengatakan bahwa 
pengenalan direktori baru ini tidak 


Distribusi 


populer kembali mera- 

maikan dunia Linux 
dengan merilis versi terba- 
runya, Linux Zenwalk 7.0 
yang merupakan turunan 
Linux Slack- 
ware. Update terbaru dari 


hanya idenya sendiri melainkan su- 
dah dibahas di antara Debian, Fe- 
dora, Suse dan pengembang Upstart. 
Pembahasan mencakup pertanyaan 
apakah pendekatan melanggar File- 
system Hierarchy Standard (FHS). 
Berbagai pengembang terkenal tidak 
memikirkan ini sebagai sebuah ma- 
salah. Colin Watson pun mengatakan 
bahwa ia senang untuk mendukung 
penggunaan direktori baru di Ubun- 
tu. Perencanaan untuk menyertakan 
direktori/run juga masih berlangsung 
pada daftar pengembang Fedora. 

Poettering memaparkan telah 
menyesuaikan systemd untuk mene- 
rapkan dan menggunakan tmpfs di 
/run/ di Fedoral5, yang masih dalam 
pengembangan. Ini sama halnya de- 
ngan pengembangan systemd cabang 
OpenSuse yang direncanakan juga 
akan segera mulai menggunakan di- 
rektori /run. m 


/enwalk Linux Versi AU 


Akhirnya, udev dan GIO 
sekarang akan menggan- 
tikan HAL yang telah di- 
hilangkan sama sekali. 
Kabarnya, rilis terbaru 
ini mengalami banyak pe- 
rubahan yang signifikan, 
baik itu pada level peng- 


Ubuntu terpopuler 
dan tepatnya 
pada tanggal 29 
April 2011, sistem 
operasi ini resmi 
dihentikan. Sem- | 
bilan belas bulan 
yang lalu, pada f 
tanggal 29 Oktober 
2009, Cannonical dengan 
bangga mengumumkan 
rilisnya Ubuntu 9.10, yang 
dijuluki Karmic Koala. 
Sistem ini menawarkan fi- 
tur seperti GNOME 2.28.1, 
kernel Linux 2.6.31.1, file- 
system EXT4, GRUB 2 boot 
loader, enkripsi Home, 
Ubuntu Software Center, 


05/2011 m INFOLINUX 





dan memperbaiki 
sistem keamanan. 
Oleh karena itu, 
disarankan untuk 
segera meng-up- 
grade Ubuntu 9.10 
ke versi terbaru, 
“1 yaitu Ubuntu 
# 10.10 (Maverick 
Meerkat) atau tunggulah 
kesempatan menggunakan 
Ubuntu seri terbaru yang 
menakjubkan yaitu Ubun- 
tu 11.04 (Natty Narwhal), 
yang akan dirilis pada 
tanggal 28 April 2011 dan 
merupakan ubuntu ke-14 
dari total keseluruhan yang 
telah dirilis ubuntu. m 


Linux Zenwalk 
ini menghadir- 
kan fitur-fitur 
terbaru dan 
ter-update. 
Linux Zenwalk 
1.0 akan me- 
nyapa para 
pengguna Linux, terutama 
para loyalis Zenwalk, de- 
ngan menghadirkan kernel 
Linux terbaru, tampilan 
Desktop XFCE 4.8.1, dan 
yang menarik adalah di- 
sematkannya LibreOffice, 
yang merupakan aplika- 
si perkantoran pecahan 
dari OpenOffice.Org yang 
telah diakuisisi Oracle. 





guna maupun 
level sistem 
serta sedikit 
mengubah 
cara mengelola 


paket. “Kami 
harus mencari 
solusi untuk 


membuat manajemen pa- 
ket yang aman dan jelas 
bagi pengguna rata-rata, 
kata Jean-Philippe Guil- 
lemin. Jadi, untuk setiap 
versi Zenwalk akan dise- 
diakan deretan software 
bersertifikat dengan kom- 
patibilitas sesuai versi ma- 
sing-masing dan lengkap 
dengan paket ekstranya. m 


www.infolinux.web.id 


AKTUAL 


Perubahan Red Hat [idak Pengaruhi Novel 


mereka tidak terkejut tentang per- 

nyataan Red Hat dalam melaku- 
kan perubahan cara mendistribusikan 
kode sumber untuk Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL). Baru-baru ini hal terse- 
but diungkapkan oleh Red Hat yang 
telah mengubah distribusi kode sum- 
ber kernel dengan patch pre-applied 
dan bukan kernel yang sudah di patch. 
Menurut Red Hat, langkah ini meru- 
pakan bagian dari pelayanan RHEL 
bagi customer-nya. Sedangkan Novell 
dan Oracle, keduanya menawarkan 
layanan Server Linux SUSE Enter- 
prise dengan support berkelanjutan 
dan mengaku bisa sampai 50 persen 
lebih murah dari Red Hat sehingga, 
Novell tidak melihat perubahan pada 
langkah Red Hat sebagai masalah. 


Ne dengan santai mengatakan 


Matthias Eckermann, Senior Ma- 
nager Produksi Suse Linux Server 
menyatakan bahwa secara umum ker- 
nel khusus enterprise harus didukung 
dengan membuat sebuah PTF (Prob- 
lem Temporary Fix) untuk pelanggan 
tertentu, dan perbaikan akan didis- 
kusikan dalam forum komunitas ker- 
nel sebagai masukan untuk membuat 
patch jangka panjang. Komunitas 
kernel termasuk insinyur dari Novell 
dan Red Hat ada di antaranya. Ecker- 
man mengakui bahwa mungkin ada 
kasus-kasus ekstrim di mana patch 
custom mungkin telah diterapkan ke 
customer tertentu yang tidak diterap- 
kan secara luas, tetapi Eckermann ya- 
kin bahwa insinyur Novell akan dapat 
dengan mudah untuk mengisolasi dan 
menyelesaikan kasus-kasus tersebut. 


Novell. 


Dari laporan “Who writes Linux” 
tahun 2010 oleh Linux Foundation, 
kontribusi diurutkan berdasarkan 
afiliasi perusahaan dalam melakukan 
perubahan patch. Red Hat berada di 
urutan kedua dengan 12% dan Novell 
7% dan Oracle melakukan peruba- 
han pada urutan kedelapan sebanyak 
2,8%. Urutan teratas tidak “berafilia- 
si” perusahaan sebanyak 18,9%. No- 
vell senang dengan pengalaman dan 
keterampilan bekerja dengan Linux 
SUSE Enterpise dalam hal meleng- 
kapi kernel dengan baik sebagai ban- 
tuan support ke pelanggan Linux Red 
Hat Enterprise. m 


Portable G Compiler 1.0 


erita gembira buat 
P... pengembang sys- 

tem Free BSD, setelah 
lebih dari 30 tahun, ak- 
hirnya Portable C Com- 
piler (PCC) sudah cukup 
stabil pada rilis versi 1.0 
adalah 


terbarunya. PCC 
salah satu com- 
piler pertama un- 
tuk bahasa pemro- 
graman C, yang 
dikembangkan 
pada awal tahun 
1970. Meskipun 
tidak pernah mencapai 
versi 1.0, ini membentuk 
paling dasar dari compiler 
C pada awal 1980an sebe- 
lum digantikan oleh gcc. 
Setelah bertahun-tahun 
stagnan, perkembangan 
PCC telah melihat kebang- 
kitan sejak tahun 2007 ke- 
tika sebuah tim pengem- 
bang yang dipimpin oleh 
Anders Magnusson mulai 


www.infolinux.web.id 





menulis ulang compiler 
untuk membuatnya sesuai 
dengan standar C99. Mag- 
nusson memperkirakan 
bahwa lebih dari setengah 
kode front end dan lebih 
dari 80 persen dari back 
end ditulis ulang dalam 
prosesnya. Proyek 
ini didanai melalui 
kontribusi dari 
sumber-sumber 
seperti dana BSD. 
Selain BSD lisensi, 
keuntungan com- 
piler itu dilaporkan ter- 
masuk portabilitas, dapat 
mengkompilasi keban- 
yakan aplikasi C di Linux, 
kemudahan penggunaan 
dan waktu respon cepat. 
Para Pengembang Open- 
BSD akan sangat tertarik 
dengan adanya PCC den- 
gan rilis di bawah lisensi 
BSD, untuk menggantikan 
GNU C Compiler(gcc). m 


Google Perketat Android 
M 


enurut sebuah lapo- 
ran di Bloomberg Bu- 
sinessWeek, Google 
ternyata telah mengubah 
proses persetujuan perang- 
kat untuk menggunakan 
Android dan juga menge- 
nai pembatasan Android. 
Sekarang, perusa- 
haan yang ingin 
akses ke versi ter- 
baru dari Google 
Android akan 
membutuhkan 
persetujuan dari 
hal-hal yang ingin mereka 
lakukan untuk itu. Dan per- 
setujuan yang akan datang 
tak lain dari Andy Rubin 
CEO Android Inc. “Google 
mengatakan mereka akan 
memperketat dan menegak- 
kan ‘non-fragmentation 
clauses’ dan berniat untuk 
membatasi hal-hal seperti 
kustomisasi antarmuka dan 
bagaimana produsen dapat 








bermitra dengan layanan di 
platform lain seperti Face- 
book atau Microsoft”, ung- 
kap Android Central. Itu 
artinya, jika memang benar, 
ke depan sistem operasi 
Android ini sedikit diba- 
tasi penggunaannya, utama- 
nya untuk tujuan 
komersial. Sayang- 
nya, belum begitu 
jelas regulasi yang 
akan diterapkan 
Google ke depan 
terkait pembatasan 
Android ini. Kita berharap, 
sebagai platform open 
source Linux, sistem operasi 
Android ini tidak terlalu di- 
batasi, walaupun dirasa wa- 
jar jika sudah menyangkut 
komersialisasi dan Google 
yang sudah bersusah payah 
mengembangkannya ingin 
sedikit mendapatkan hasil 
yang lebih baik atas sistem 
operasi ini. m 


INFOLINUX ® 05/2011 


7 


OPINI 





8 


Budi Rahardjo 








Membuat sebuah program atau cod- 
ing itu membutuhkan kreativitas 
seperti halnya ketika seseorang me- 
lukis, mengarang cerita, membuat 
puisi, dan membuat lagu. Itulah se- 
babnya programming tidak dapat 
100% diserahkan kepada robot. 

Seorang pelukis memulai aktivita- 
snya dari sebuah kanvas yang kosong 
yang kemudian melukis untuk meng- 
hasilkan sebuah karya. Demikian 
pula seorang pengarang cerita memu- 
lai dari selembar kertas yang kosong 
(atau layar komputer yang kosong), 
kemudian mulai menuliskan cerita 
atau puisi. Nah, membuat sebuah 
program pun sama. Kita mulai dari 
memori komputer yang kosong, ke- 
mudian kita letakkan perintah demi 
perintah sesuai dengan ide yang ada 
di kepala kita. Setelah selesai, pro- 
gram kemudian dijalankan dan ber- 
jalan layaknya memiliki kehidupan 
sendiri. Luar biasa! Seperti hidup! 
Bayangkan! 

Ada kesamaan dari semua pros- 
es kreatif di atas, yaitu ada proses 
penciptaan. Ada yang mengatakan 


05/2011 m INFOLINUX 


Mengapresiasi Kode 


uatu saat, saya katakan kepada 
mahasiswa saya bahwa saya se- 
ring melihat kode sumber sebuah 
program dan tersenyum sendiri, 
terkejut, atau terkesima, sama seperti 
seorang penggemar lukisan melihat 
lukisan. Mahasiswa saya terheran-her- 
an kenapa saya bisa terkesima dengan 
kode program. Saya yang justru ter- 
heran-heran: mengapa tidak bisa? 


bahwa proses ini meniru sedikit sifat 
Tuhan, yaitu mencipta. Maka, sang 
pencipta karya tadi merasa sangat 
puas dengan karyanya. Nah, itulah 
sebabnya saya senang melihat kode. 

Justru, ada sedikit keanehan. Ba- 
yangkan bagaimana jadinya jika 
seorang pelukis tidak dapat menga- 
presiasi lukisan? Ini sama anehnya 


ada beberapa jenis algoritma yang 
indah. Ini sama dengan mengajari se- 
seorang untuk membuat puisi, tetapi 
penekannya pada aturan-aturannya 
saja. Atau, mengajarkan menulis ce- 
rita dengan fokus kepada aturan tata 
bahasa saja, betapa membosankan 
dan kaku. 

Untuk mengapresiasi sebuah kar- 
ya seni, kita harus banyak melihat 
karya seni. Berapa banyak program- 
mer yang melihat kode milik orang 
lain? Apakah Anda menyukai pro- 
grammer tertentu? Cobalah membaca 
beberapa kode program yang dihasil- 
kan oleh orang-orang yang terkenal 
dengan kodenya. 

Sama seperti bidang seni, ada ora- 
ng-orang tertentu yang terkenal den- 
gan kode yang dihasilkannya. Ada 
yang menggunakan trik tertentu un- 
tuk menyelesaikan sebuah masalah 
yang dipecahkan dan trik ini elegan. 
Ada yang senang membuat kode 
menjadi superpendek namun akan 
sukar dimengerti pemula. Ada juga 
yang membuat kodenya runut dan 
rapi sehingga menjadi seperti sebuah 
puisi. 

Sayangnya, kebanyakan program- 
mer tidak memperhatikan aspek ar- 
tistik dari kode yang dihasilkannya. 
Ini sepertimembuattulisan yang ham- 
bar. Kebanyakan programmer sep- 
erti murid yang disuruh mengarang 
oleh gurunya di kelas lalu melaku- 


1 
Cobalah membaca beberapa kode program 
yang dihasilkan oleh orang-orang yang 
terkenal dengan kodenya,, 


dengan seorang programmer yang 
tidak dapat mengapresiasi kode pro- 
gram. 

Pendidikan pemrograman kompu- 
ter umumnya hanya menekankan ke- 
pada aspek mekanis pembuatan pro- 
gram, misal syntax dari bahasa yang 
diajarkan. Atau, algoritma diajarkan 
tanpa mengetahui mengapa algorit- 
ma itu dibutuhkan dan mengapa 


kannya hanya untuk menyelesaikan 
tugas saja. Tidak ada “hati” di sana. 
Pokoknya, selesai saja. Padahal kode 
itu bisa dibuat menjadi karya yang 
indah. 

Semoga tulisan ini bisa memberi- 
kan pencerahan kepada para pro- 
grammer untuk lebih mengapresiasi 
kode. Bolehkah saya melihat kode 
Anda? m 


www.infolinux.web.id 


PA 





6,6 


processor | memory | storage | network 
on the doud 


THE COOLEST CLOUD COMPUTING. 
Powered by Biznet.Networks. 


Want to simplify your server investment and management? 


Biznet has all the options for you. Biznet Cloud Computing service offers simple and easy way to publish your 
application or content on the Internet. Setup is instant, without hassle of long lead-time server delivery, complex 
IT administration and flexible server leasing period. Biznet has been around for 10 years, with our 15,000 m2 new 
state-of-the-art Biznet Technovillage project which will be ready by end of 2011, this proves our investment 
commitment, service quality and technology innovation. Want to know why leading Indonesian businesses and 
companies trust on us? Please contact our Account Executive via phone +62-21-57998888, email 
sales@biznetnetworks.com or visit www.biznetnetworks.com for more information regarding our company, 
services and customer references. 


—éəÉap— — 


es cloud BiZNET 





OPINI 


Michael $. Sunggiardi 


TIK di Sekolah 





Beberapa masalah itu antara la- 
in penegakan hukum atas HAKI 
(Hak Atas Kekayaan Intelektual), 
kesenjangan infrastruktur antarko- 
ta, besaran bandwidth yang tidak 
memadai, ketimpangan penyerapan 
teknologi, dan kesadaran masyarakat 
luas untuk memanfaatkan TIK secara 
tepat guna. Kondisi tersebut tanpa 
disadari mengakibatkan terjadinya 
kesenjangan digital selama satu da- 
sawarsa ini. 

Dampak kesenjangan terlihat jelas 
dan kontras terjadi di sekolah, yang 
merupakan gerbang pembuka wa- 
wasan dan perkembangan paradig- 
ma, sehingga kemajuannya tersen- 
dat-sendat. Pembelajaran komputer 
di sekolah hanya untuk mempelajari 
komputer, padahal seharusnya kom- 
puter dan TIK menjadi alat untuk 
mencapai tujuan pendidikan, yaitu 
terjadinya proses pengajaran dan 
pembelajaran bagi para pendidik 


10 05/2011 m INFOLINUX 


endayagunaan Teknologi Infor- 
masi dan Komunikasi (TIK) di 
dunia pendidikan sudah saatnya 
menjadi kebutuhan utama dalam 
menjembatani transfer pengetahuan 
dari guru kepada siswa di era generasi 
digital ini. Namun, sejak boom digital 
di awal 2000, Indonesia masih berku- 
tat dengan berbagai masalah yang be- 
lum dapat diselesaikan dengan tuntas 
hingga saat ini. 


dalam membentuk siswa menjadi 
“pelajar sepanjang hayat” (lifelong 
learners). 


Sedangkan, pada sisi lain, guru yang 
mengerti dan mampu menjalankan 
komputer hanyalah guru yang me- 
ngajar komputer. Guru bidang studi 
non-TIK yang seharusnya men- 
jadi subjek produktif, hampir sama 
sekali tidak pernah mengoperasi- 
kan komputer dan menerima stigma 
“gaptek”, belajar komputer itu sulit, 
komputer itu mahal, dan TIK itu ber- 
potensi negatif. Bahkan, ada seorang 
profesor dunia pendidikan yang 
menyatakan bahwa penggunaan 
komputer di sekolah adalah usaha 
mubazir, karena semua teknologi ini 
semata-mata hanya euforia sejenak 
dan tidak boleh dilestarikan. 

Pada kenyataannya, dalam lima 
tahun terakhir, ada kabar baik bahwa 
sudah ada perkembangan positif di 
dunia social networking, yang mem- 
perkecil kesenjangan digital, atau 
setidaknya kesadaran bahwa meng- 
gunakan komputer itu tidak terlalu 
sulit. Banyak masyarakat usia lanjut 
yang menggunakan media social net- 
working sebagai sarana mencari te- 
man lama karena fungsi dan keung- 
gulan sistem ini ada pada sistem data 
base berbasis foto. Namun demikian, 
pemanfaatan TIK saat ini belum cu- 
kup dan malah tidak bermanfaat jika 
tidak dilanjutkan dengan mendaya- 
gunakan TIK untuk pendidikan. 


“TIK saat ini belum cukup dan malah tidak 
bermanfaat jika tidak dilanjutkan dengan 
mendayagunakan TIK untuk pendidikan,, 


Dua sisi yang kontras terlihat pada 
kelompok siswa dan guru. Siswa su- 
dah lahir di era digital dengan ke- 
mampuan digital native, yaitu terla- 
hir sebagai generasi yang dikelilingi 
oleh teknologi dan komputer. Bagi 
mereka, mempelajari perangkat TIK 
bukan hal yang sulit, apalagi jika 
diberi kesempatan dan semakin ter- 
jangkaunya perangkat teknologi 
digital, seperti ponsel yang sudah 
sedemikian meluas pemakaiannya. 


Indonesia harus memulai era me- 
nuju pendidikan abad ke-21 dan 
melakukan langkah nyata untuk 
memperkaya konten pendidikan lo- 
kal dengan pemberdayaan guru se- 
luruh bidang studi sebagai subjek. 
Untuk melaksanakan hal ini, suatu 
sistem saja tidaklah memadai. Dibu- 
tuhkan suatu ekosistem, tempat se- 
luruh elemen yang ada dan sudah 
berjalan untuk menyadari makna ke- 
saling tergantungan. m 


www.infolinux.web.id 





= 















INFO 
BANDUNG 
BANJARBARU 
JAKARTA 


ONLINE SHOP 








(00s w k w ü k vj 








T809 C802 C906 


www.adata-group.com 





, 7806 


alarntayasbyidgmaail. com 

: 022-421 1478 MANADO : 0431-5580603, 3334233 SURABAYA  : 031-841 5963 
:0511-7755068, 7307733 PURWOKERTO ` 0888-0562 7200 TANGERANG 021-5517 893, 6809 76/8 
ANAM AH, 6077021 SEMARANG 024-7498150, 70100052 YOGYAKARTA : 0274-622 295, 622195 
.Ü341-7037773 SOLO dreck e 759) 


` Wat iraindo. com), www.rakitan. com, www. bhinneka. com, www.enlerkompuler. com, wy. Kerg net 


OPINI 


Organisasi Virtual dan 
DSS 














N l LAL 
VAAL) || 
AM) | UN | 
AA 





A | 1 AN | | 


4 


hun ini, saya turut serta mengajar 
di program S3 Psikologi di Univer- 
sitas Gunadarma yang memiliki bi- 
dang penelitian Cyber Psychology, 
bidang lintas-disiplin antara psikologi 
dan ICT. Bukan saja membahas tentang 
penggunaan perangkat bantu ICT un- 
_ tuk bidang psikologi, di sini dilakukan 
WWW e juga pembahasan aspek psikologi pada 
lN NN i bidang ICT. Permasalahan yang timbul 
MM terkait ICT seperti ketergantungan game 


dan chatting yang menjadi fenomena yang perlu dipelajari. 


Salah satu hal yang menarik untuk 
diamati pada topik Cyber Psychology 
ini adalah keberadaan organisasi vir- 
tual. Saat ini, fenomena organisasi 
virtual menjadi salah satu bahasan top 
di bidang organisasi. Banyak perusa- 
haan (organisasi nyata) mencoba me- 
mahami dan mengambil manfaat dari 
organisasi virtual. Organisasi virtual, 
pada dasarnya memiliki struktur yang 
berbeda dengan organisasi konven- 
sional dan dapat dikatakan tidak teri- 
kat ketat (dulu dikenal dengan istilah 
Organisasi Tanpa Bentuk alias OTB). 
Keanggotaanya lebih didasarkan pada 
motivasi dan kesamaan tujuan anggo- 
tanya. Sehingga, pola reward, struktur 
organisasi, dan motivasi anggotanya 
jelas menjadi berbeda dengan organ- 
isasi konvensional. 

Contoh klasik dari organisasi vir- 
tual ini adalah sel-sel teroris. Mereka 


12 05/2011 m INFOLINUX 


bukan satu organisasi kalau dipan- 
dang dari kacamata organisasi kon- 
vensional, melainkan satu organisasi 


amata organisasi konvensional men- 
jadi sedikit bingung dalam menyikapi 
organisasi virtual ini. 

Saat ini, banyak perusahaan yang 
ingin melakukan transformasi orga- 
nisasinya menjadi virtual corporate, 
yang mengambil manfaat sebesar-be- 
sarnya dari organisasi virtual untuk 
meningkatkan profit. Pola hubungan 
dengan supplier dilakukan secara vir- 
tual. Pada tahapan awal, banyak pe- 
rusahaan memulai dengan memiliki 
eksistensi di dunia virtual, yang dapat 
dipandang dari berbagai segi. Per- 
tama, organisasinya itu sendiri kon- 
vensional tetapi memiliki represen- 
tasi virtual (misal memiliki situs dan 
eShop). Kedua, organisasinya virtual 
dan memiliki representasi nyata (misal 
kantor perwakilan dan lembaga kon- 
vensional), sebagai contoh komunitas 
Linux. Misal, di Indonesia ada komu- 
nitas BlankOn. Ketiga, organisasi vir- 
tual tetapi tidak memiliki representasi 
nyata, yang banyak terjadi di kalagan 
hacker dan cracker. Mereka hanya 
berorganisasi di dunia virtual, tanpa 
membutuhkan eksitensi organisasi di 
dunia nyata. Yang penting, dampak 
dari kegiatannya. 

Masuknya seseorang ke komuni- 
tas open source seringkali tidak ha- 
nya didorong “reward” yang berupa 
uang secara langsung. Reward dapat 
juga berbentuk lain seperti kepua- 
san rohani, misal penghargaan rekan 


1 
Masuknya seseorang ke komunitas open 
source seringkali tidak hanya didorong 
“reward” yang berupa uang,, 


virtual yang besar. Salah satu contoh 
positif yang memanfaatkan pola ker- 
ja organisasi virtual ini adalah para 
pengembang open source. Bahkan, 
bisa dikatakan tren organisasi virtual 
ini menjadi populer karena keberhasi- 
lan pengembang open source dalam 
membuat produk secara lebih efisien 
dibanding organisasi konvensional. 
Tentu saja, mereka yang memiliki kac- 


sejawat, populer, dan kepuasan me- 
nolong. Kontrak antara anggota de- 
ngan organisasi virtual itu lebih me- 
nyerupai kontrak psikologis. Open 
source memang memiliki fenonema 
yang menarik. Berdasarkan survei 
terakhir, banyak pengembang yang 
bergabung ke komunitas open source 
mendapat bayaran dari perusahaan 
tempat mereka bekerja. m 


www.infolinux.web.id 





CCS 


Competitif Price À 
W mClass Room Management | 
| Monitoring, Protecting; Teachi 





SECUKITECI 


Antenn . Central, Defend 
Nokdebender oëteec äech com 





NEW VERSION ` 


x Available 





= Sit rom untuk Free Tial lgan. on site Demo” 
pew a bere 
mse esecuritech com 


y CH YA 
i FI T LITE I 
; hy SERNA, SABAN | 


o Hr Géi (en. 
Dë fe Le Së"? 


TEEN 


Punya opini, pendapat, kritik, atau saran yang terpendam untuk InfoLINUX? 


Sampaikan melalui surat ke Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 


10430 atau email di redaksi@infolinux.co.id. 





Masalah Booting Ubuntu di Toshiba 
NB300 


Saya seorang pemula yang menggu- 
nakan ubuntu netbook remix 10.10. 
Saat menggunakan ubuntu netbook 
remix 10.10 pada Toshiba nb300 ter- 
dapat masalah pada booting-nya dan 
ternyata menghabiskan waktu yang 
cukup lama. Jika menjalankan ap- 
likasi yang ada di ubuntu netbook 
remix 10.10 langsung hang atau tidak 
berjalan sama sekali, tolong beri solu- 
si untuk mengatasi maslah tersebut. 
Bikang - via e-mail 


Berikut adalah cara untuk memper- 

baiki masalah boot Anda. 

@ Buka file /etc/default/grub dengan 

menggunakan perintah (gunak- 
an editor lain apabila tidak bisa 
menggunakan vim) . 
$ sudo vim /etc/default/grub. 
Ubah pada baris GRUB CMD- 
LINE LINUX DEFAULT-”guiet 
splash” menjadi GRUB_CMD- 
LINE LINUX DEFAULT-”splash 
nohz=off highres=off”. 

@ Simpan dan keluar dari editor An- 
da. Kemudian jalankan perintah 
S sudo update-grub 

@ Lakukan restart pada netbook An- 
da dengan perintah 
S sudo reboot now 

@ Setelah reboot, tutup layar netbook 
Anda dan perhatikan lampu indika- 
tor hingga berkedip (seperti mem- 
buat netbook ke dalam sleep mode). 


Setelah berkedip, buka layar net- 
book, tekan tombol power sekali, ma- 
sukkan password user. 


Tanya Modem dan Laptop Linux 

Ready 

Minta saran InfoLINUX, 

1. Kira-kira, merk modem CDMA / 
GSM yang memiliki antena ex- 


14 05/2011 m INFOLINUX 


ternal untuk linux (linux ready) 
tanpa install driver melalui ndis- 
wrapper ? 

2. Kira-kira harganya berapa ? 

3. Merk laptop (Linux ready) digu- 
nakan untuk pekerjaan program- 
ming dan editing video berpros- 
esor core 13/19 yang mampu men- 
dukung efek compiz fusion serta 
proses rendering yang cepat. 

4. Kira-kira harganya? Terima kasih, 
bravo infoLINUX! 

Imron Š - Via Email 


1. Modem CDMA ataupun GSM ada 
yang sudah terdeteksi dengan baik 
dan ada juga yang tidak. Sebaiknya, 
sebelum membeli modem harus dic- 
ari tahu terlebih dahulu di internet, 
apakah sudah ada yang berhasil 
menggunakannya atau tidak. 

2. Merek laptop yang berprosesor 
Intel Core 13 atau 15 yang mampu 
melakukan perkerjaan program- 
ming dan video editing dan juga 
mendukung efek compiz fusion su- 
dah banyak saat ini. 

3. Harga modem dan juga laptop 
dapat Anda ketahui dari situs 
http://www.viraindo.com atau 
http://www.jakartanotebook.com. 


Software Knowledge Management 
dan Helpdesk 
Ada yang sudah memakai software 
knowledge management di Ubuntu? 
Saya googling malah bingung milih- 
nya. Sekalian software untuk help- 
desk. Terimakasih. 

hp0817 - Via Email 


Banyak sekali software knowledge 
management di Linux dan juga help- 
desk, beberapa aplikasi yang sudah 
dibahas oleh majalah InfoLINUX 
edisi sebelumnya adalah untuk soft- 
ware knowledge management gu- 


nakan Moodle dan untuk keperluan 
helpdesk Anda bisa menggunakan 
aplikasi OTRS. 


CD Mandriva Powerpack 2010 
Mohon info, apa saya bisa pesan CD 
Mandriva Powerpack 2010 32bit? 
Bagaimana saya membayarnya. Saya 
tinggal di Jayapura. 

Rusmadji - via e-mail 
Mohon maaf, untuk saat ini, InfoLI- 
NUX belum menyediakan layanan 
pemesanan CD ataupun DVD distri- 
busi Linux. Anda bisa mendapatkan- 
nya hanya dari DVD yang disertakan 
oleh Majalah InfoLINUX setiap bu- 
lannya. Untuk Mandriva 2010.2, su- 
dah disertakan sebagai DVD pada In- 
foLINUX edisi 03/2011, apabila Anda 
tertarik untuk membeli majalah 
tersebut, Anda dapat mengirimkan 
email permohonan pembelian ma- 
jalah edisi 03/2011 ke alamat email 
sirkulasi@infolinux.co.id. 


Harddisk Tidak Terdeteksi 
Saya pengguna notebook Acer Aspire 
4741, kalau tidak salah type, hardisk- 
nya wde wd5000bevt-22a0rt0-(s1). 
Yang mau saya tanyakan, kenapa 
setiap saya install Linux (versi apa- 
pun), pada saat proses mengecek 
hard disk atau partisi, hard disk-nya 
tidak terdetek sehingga selalu gagal 
instalasi. Kenapa ya? Tolong saya 
dong InfoLINUX. 

Budi - via e-mail 


Acer Aspire 4741 seharusnya sudah 
dapat dideteksi dengan baik untuk 
hard disk-nya, melihat dari penca- 
rian Google Aspire 4741 sudah ba- 
nyak yang berhasil menginstalasinya 
dengan Ubuntu 10.4. Cobalah untuk 
menginstalasi Ubuntu 10.04 atau 
distribusi Linux yang terbaru untuk 
mendapatkan dukungan driver. 


www.infolinux.web.id 





SSssttttt... 
Ada Paket Hosting 
dengan Gratis Domain 
dan fitur menarik !!! 


j | K d'Ae ayy 

Diskon Hir ISSa DUO 
7 = e | 5 ei: 
LashbackK 1 ) 





Murah | Gede 
Paket 








e mulai dari mulai dari mulai dari 
| F Tahun .. Bulan 
Disk Space 175 MB 3 GB Ges 10 GB 
| (au \ 
Bandwidth 17.5 GB 80 GB G AN ' 500 GB 
po 
E-mail Accounts 35 Unlimited Unlimited 
MySql databases 35 Unlimited Unlimited 
Sub Domains 35 Unlimited Unlimited 


Addon / Park Domains 1 4 10 


TES&REVIEW 








30 Applications 





Buku 


Linux Desktop Hacks: 100 19 
Industrial Strength Tips&Tools 


Linux - Guide to Linux 19 
Certification 

Linux Shell Scripting Cookbook 19 
Distro 

Debian 6.0 17 
Joli-OS 1.2 17 
Game 

Neverball 1.5.4 18 
Toribash 3.5 18 


Definisi Label “On the Disc” 


Sebuah software yang 
memperoleh label “On 
the Disc” berarti Anda 
dapat menemukan paket 
software tersebut dalam 
bonus Disc InfoLINUX edisi kali 
ini. 





f €e Tar 
| bi An 
Prosedur “Linux Ready” Sy 


Sebuah PC atau notebook ~~~ 





nimasi merupakan bidang yang 
sudah tidak aneh lagi bagi keba- 
nyakan orang saat ini, apalagi bagi 
mereka yang bekerja di bidang de- 
sain. Perkembangan animasi pun sangat 
pesat, mulai dari animasi dua dimensi 
hingga sekarang muncul animasi tiga di- 
mensi atau 3D. Animasi 3D sontak men- 
jadi bidang yang sangat menjanjikan di 
bidang desain karena biasanya orang 
yang menguasai 3D adalah orang yang 
sudah mahir dalam hal desain grafis. 
Pada rubrik “Utama” kali ini, akan 
ditampilkan 10 aplikasi grafis 3D ter- 
baik yang dijalankan dengan Linux. Ti- 
dak hanya terbaik, semua aplikasi yang 
disebutkan bersifat free untuk Anda 
gunakan tanpa harus membayar lisensi. 
Misalnya: Blender yang merupakan ap- 
likasi 3D yang telah membuat animasi 
pada film AVATAR tahun 2010 silam. 







16 05/2011 m INFOLINUX 











Selain itu, ada artikel untuk membuat 
desain 3D rumah Anda sendiri meng- 
gunakan SweetHome3D pada rubrik 
“Praktik Instan”. 

Selain itu, pada tiap edisi InfoLINUX, 
semakin rutin diberikan workshop grafis 
yang menarik. Kali ini, diberikan work- 
shop membuat objek sebuah lilin menyala 
yang tampak seperti aslinya atau real 
menggunakan aplikasi grafis inkscape. 

Sebagaiekstra-DVD InfoLINUX untuk 
Anda, telah disertakan versi terbaru dari 
salah satu distribusi tertua Linux yaitu 
Debian 6.0. Masih kurang? Kami juga 
menyertakan distribusi Linux khusus un- 
tuk netbook yang berbasiskan cloud bagi 
Anda yang ingin eksis di jejaring sosial 
dan cloud, yaitu Jolicloud 1.2. Semua ini 
kami sajikan hanya untuk Anda pembaca 
setia InfoLINUX. m 

Zaky Abdurrachman [zaky.abdurrachman @infolinux.co.id] 


yang mendapatkan predikat 
“Linux Ready” berarti semua peri- 
pheral standar seperti adapter ja- 
ringan LAN maupun WLAN, dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya, 
mulai proses instalasi distro Linux 
dilakukan hingga instalasi driver 
hardware tersebut. Distro Linux 
yang digunakan dalam pengujian 
“Linux Ready” adalah Ubuntu 
10.04 LTS, Fedora 13, dan open- 
SUSE 11.3. 


www.infolinux.web.id 


DESKTOP/SERVER 


Debian 6.0 


= 


PEMBUAT Debian Project SITUS www.debian.org 

KERNEL Linux 2.6.32 OFFICE OpenOffice.org 3.2.1 

DESKTOP KDE Plasma 4.4.5, GNOME 2.30, Xfce 4.6, LXDE 0.5.0 

GRAPHICS GIMP 2.6.11, Inkscape 0.47 MULTIMEDIA Totem Movie Player 2.30.2 


INTERNET Iceweasel 3.5.16, Icedove 3.0.11 


emakin tua semakin 

jadi, mungkin kalimat 

tersebut makin cocok 
disandangkan untuk dis- 
tribusi Linux Debian. Se- 
tiap rilisnya, selalu diha- 
dirkan paket terbaru yang 
mengalami perubahan 
besar. Ini bisa ditemukan 
di hampir untuk semua 
paket yang disertakan. 
Cocok untuk digunakan 
sebagai server ataupun 
digunakan untuk penggu- 
naan desktop. 

Sama seperti banyak 
distribusi besar lainnya, 
pada Debian 6.0 kali ini, 
dalam hal instalasi melalui 
grafis, terlihat perubahan 
yang menarik dari segi 
desain dan kemudahan 
instalasinya. Ketika Anda 
masuk ke dalam desk- 
top Debian, Anda akan 
disambut dengan desain 
yang lebih mulus diban- 
dingkan versi sebelumnya 
dan aplikasi yang paling 
baru. 

Berbasis kernel Linux 
terbaru yaitu versi 2.6.32 


www.infolinux.web.id 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentuim IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory : 512 MB 


yang mengalami per- 
baikan untuk masalah 
firmware dan penamba- 
han desktop environtment 
dari GNOME versi 2.30, 
penampilan Debian men- 
jadi lebih baik. 

Server perangkat lunak 
pun lebih kuat dengan 
kombinasi dari fitur Debi- 
an dan fitur unik dari BSD 
world. Jumlah aplikasinya 
pun tidak tanggung-tang- 
gung karena termasuk 
lebih dari 10.000 paket. 
Kelebihan lainnya terle- 
tak pada sistem boot yang 
lebih cepat dibandingkan 
versi sebelumnya. E Za 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (20%) EEHEEHHBIHBIEIOE | 9.0 
Fitur (40%) LITT | TEES 
Kemudahan (30%) DUU 9.0 
Dokumentasi (10%) [GR RREE[| 9.0 


=_ INUX RATING 
0 2 4 6 








DESKTOP NETBOOK 


Jolicloud 1.2 


DISTRO 


PEMBUAT Jolicloud SITUS www. jolicloud.com 
KERNEL LINUX 2.6.32.4 OFFICE Google Docs, Office Live 
DESKTOP GNOME 2.24.0 XSERVER X.org 1.6.0 


SOCIAL NETWORK Facebook, Twitter, Flickr 


INTERNET Chromium X.org 1.6.0, Prism 1.0b2, Dropbox 


eknologi cloud saat 
T= sedang men- 

jadi teknologi yang 
berkembang sangat cepat 
untuk mengakses, me- 
nyimpan, dan membagi 
data melalui internet tan- 
pa harus memiliki media 
penyimpanan berkapasi- 
tas besar. Teknologi inilah 
yang sekarang digunakan 
oleh distribusi Linux Joli- 
cloud, yang memungkin- 
kan pengguna dapat me- 
nyimpan data pada server 
jolicloud. 

Jolicloud 1.2 adalah 
sebuah distro Linux yang 
membutuhkan koneksi in- 
ternet untuk operasinya. 
Hal ini dapat dilihat pada 
saat login misalnya, Anda 
harus mendaftar terlebih 
dahulu untuk mendapat- 
kan id jolicloud dari si- 
tus my.jolicloud.com atau 
Anda bisa login meng- 
gunakan username dan 
password facebook Anda. 
Setelah masuk, Anda akan 
disuguhi tampilan menu 
yang terpapar langsung di 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 20 GB 
Memory :512 MB 


desktop yang juga dileng- 
kapi dengan panel. 

Aplikasi yang diser- 
takan kebanyakan meru- 
pakan aplikasi yang me- 
miliki sinkronisasi dengan 
internet seperti facebook, 
twitter, Gmail. Selain itu, 
Anda juga dapat men- 
cari dan mengatur letak 
masing-masing web apps 
melalui app center. Dise- 
diakan juga tempat khu- 
sus bernama public page 
yang berisi halaman daf- 
tar follower Anda. Ingin 
eksis di jejaring sosial? 
Gunakan distro Jolicloud 
1.2. m Za 


Fungsionalitas (20%) MEMMMMMII 113.0 
Fitur (4090) TITTEN 
Kemudahan (30%) DDR [8.0 
Dokumentasi (10%) MEARTAL] 8.0 


“LINU MK RATING 
8.4 








INFOLINUX ® 05/2011 





17 


GAME 


PUZZLE 


ZaZ 1.0.0 


PEMBUAT Remigiusz Dybka <remigiusz.dybka@gmail.com> 


SITUS http://zaz.sourceforge.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME No 
DEPEDENSI libogg0 >= 1.0 libsdl >= 1.2.10 libvorbis >= 1.2.2 


dengan rutinitas kerja, 

tidak salahnya me- 
luangkan waktu mencoba 
game Puzzle ZaZ. ZaZ 
merupakan permainan 
menggunakan bola-bola. 
Di sini, pemain diharus- 
kan menyingkirkan bola 
dan menghalanginya ma- 
suk ke lubang kematian 
dengan cara mengambil 
bola lalu melempar kem- 
bali bola tersebut ke tipe 
warna bola yang sama 
(menyusun tiga atau lebih 
warna yang sama). De- 
ngan cara ini, bola-bola 
dengan warna sama akan 
hilang dari lajur. Lajur 
tempat bergulirnya bola 
berbeda-beda di setiap 
level: ada yang berbentuk 
spiral, dan berbentuk ko- 
tak. Anda dapat memilih 2 
tipe permainan yaitu sur- 
vival atau sequential. 

Zaz memiliki tingkatan 
permainan yang terdiri 
dari tingkat easy dan pro- 
fessional. Jika Anda masih 
awam dalam permainan 


Ae: Anda yang bosan 


18 05/2011 m INFOLINUX 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 40 MB 
Memory : 256 MB 


ini, Anda dapat bermain 
dengan tingkatan easy 
yang memiliki 10 level per- 
mainan. Tingkatan profes- 
sional, di lain pihak, me- 
miliki 23 level yang harus 
Anda selesaikan. Di sini, 
Anda tidak dapat memilih 
level mana yang ingin di- 
mainkan terlebih dahulu. 
Ini karena, untuk me- 
mainkan level yang lain, 
Anda diharuskan terlebih 
dahulu menyelesaikan 
level yang termudah untuk 
membuka level selanjut- 
nya yang masih terkunci. 
Ya, ide dari permainan ini 
sama seperti Zuma. E Yad 


Hasil Pengujian 
Fungsionalitas (30%) BRED A7, 





Fitur (40%) LIU Jajag; 





Kemudahan (20%) SENAT, 





Dokumentasi (10%) EEEBHRHIIII |[ ]80 
#LINUX RATING 
2 4 6 


| , x 
7,5 


ACTION 


XMoto 0.5.5 


no 35 48 n, MaE) 


PEMBUAT Rasmus Neckelmann <neckelmann@gmail.com> 


SITUS http://xmoto.sourceforge.net 
LISENSI GPL HARGA Gratis 


TINGKAT KESULITAN Medium MULTIPLAYER GAME Yes 
DEPEDENSI libgcc >= 1:4.1.1 libpng >= 1.2.13 libsdl >= 1.2.10 


pakah Anda ingin ber- 
Ares game motocross? 

Coba mainkan game 
2D yang satu ini, X-Moto. 
Dalam menu permainan 
ini, Anda dapat memilih 
bermain dengan jaringan 
LAN atau internet. 

Tugas Anda dalam 
permainan ini adalah me- 
nyelesaikan tiap level de- 
ngan tingkat kesulitan 
dan bentuk permainan 
yang berbeda-beda. Ba- 
nyak pilihan paket level 
permainan yang dapat 
Anda selesaikan, misalnya 
aero's standing, chalenge 
cup, classical, control cup- 
dan banyak lagi. 

Kontrol motor Anda de- 
ngan kecepatan dan arah 
pergerakan motor secara 
stabil sehingga keseim- 
bangan dan kecepatan 
motor tetap terjaga. Ambil 
benda-benda di sekitar, 
seperti strawberry, star, 
dan ring dan temukan 
sunflower untuk menyele- 
saikan level dan berpin- 
dah ke level selanjutnya. 


Kebutuhan Hardware 


Processor : Kelas Pentium IV 
Harddisk : 70 MB 
Memory : 512 MB 


Anda dapat melihat dan 
menyimpan permainan 
sebelumnya dengan me- 
milih view replay dan save 
replay. Dengan fasilitas 
ghost view, Anda dapat 
melihat permainan Anda 
sebelumnya dan “menga- 
lahkannya” untuk men- 
catatkan rekor terbaru. 
Sejumlah kontrol dalam 
permainan ini adalah: 
tombol arrow untuk arah 
permainan, tombol es- 
cape untuk pause, tombol 
spacebar untuk memutar 
arah pemain, dan tombol 
tab untuk melihat peta 
permainan. mE Yad 


Hasil Pengujian 

Fungsionalitas (30%) MEMEK |[ |[ ]80 
Fitur (40%) LL Wings 
Kemudahan (20%) SENIN, 
Dokumentasi (10%) 999 [380 


LINU RATING 
2 4 6 


| , 
8,0 














www.infolinux.web.id 


Linux Shell Scripting 
Cookbook 


Linux Shell 
Scripting Cookbook 


PENGARANG Sarath Lakshman 
PENERBIT Packt Publishing 
TERBIT Januari 2011 

HARGA $44.99 (360 halaman) 
ISBN 978-1849513760 
BONUS - 


yang digunakan untuk melaku- 

kan komunikasi dengan sistem 
Linux dan juga dapat mengontrol 
keseluruhan sistem. Banyak pe- 
rintah pada shell Linux yang sudah 
didokumentasikan namun sangat 
sulit untuk dimengerti, halaman 
man mungkin bisa membantu tetapi 
biasanya sangat panjang dan tidak 
memberikan penjelasan tentang 
perintah yang digunakan. 

Buku ini menghadirkan berbagai 
koleksi dari perintah-perintah shell 
dengan penjelasan secara detail, ser- 
ta latihan untuk menggunakannya. 
Anda juga dapat mengeksplorasi 
bahasa shell untuk membuat tugas 
menjadi lebih sederhana. Selain 
itu, ada pemakaian perintah yang 
sering digunakan seperti grep, find, 
sed, dan awk. 

Banyak contoh penggunaan shell 
lainnya, misalnya untuk melakukan 
konfigurasi ethernet dan wireless 
LAN, memonitor aktivitas sistem 
dengan shell, serta melakukan ba- 
nyak aktivitas untuk backup dan 
restore. m Za 


H. Shell merupakan bahasa 


www.infolinux.web.id 


Linux Desktop Hacks: 
100 Industrial-Strength 
Tips & Tools 


PENGARANG Jono Bacon 
PENERBIT O Reilly Media 
TERBIT Juni 2011 

HARGA $24.95 (350 halaman) 
ISBN 978-0596006884 
BONUS - 


emua sistem operasi memiliki 

desktop yang bisa menjadi area 

yang sangat baik untuk user 
yang ingin berkreasi. Di sini, setiap 
pengguna dapat melakukan apapun 
menggunakan desktopnya, mulai 
dari interface yang dapat dikos- 
tumisasi user sendiri. 

Pada buku terbitan O'Reilly Me- 
dia ini, didemonstrasikan bahwa 
mudah sekali mengubah desktop Li- 
nux sesuai dengan keinginan peng- 
guna. Banyak tip yang disertakan 
untuk melakukan kostumisasi dan 
improvisasi pada desktop. Selain 
itu, akan diajarkan bagaimana ca- 
ra mempercepat performa desktop, 
menjadi administrator bagi desk- 
top Anda, dan juga menjelaskan 
setiap langkah pada desktop envi- 
ronment yang sudah sudah banyak 
digunakan di berbagai distribusi 
Linux seperi KDE dan GNOME. 
Buku ini sangat cocok bagi pemula 
yang biasanya lebih memiliki un- 
tuk bereksperimen dengan desk- 
top Linux mereka dibandingkan 
menjelajahi sistem Linux secara 
keseluruhan. m Za 


BUKU 


Linux+ Guide to Linux 
Certification 


An aa BULU BIA 


PENGARANG Jason Eckert, M. John Schitka 
PENERBIT Course Technology 

TERBIT Desember 2011 

HARGA $126.95 (800 halaman) 

ISBN 978-1418837211 

BONUS - 


susah? Susah adalah bagi mere- 

ka yang belum pernah mencoba, 
apalagi sampai ada sertifikasi yang 
bisa Anda dapatkan ketika sudah 
mahir menguasai Linux. Sertifikasi 
sendiri merupakan bukti bahwa 
Anda sudah mahir dan layak untuk 
menguasai sistem Linux dengan 
baik dan benar. 

Panduan memahami Linux bisa 
Anda temukan dari buku yang 
akan menjadi cara mudah untuk 
mendapatkan sertifikasi mahir 
Linux ini. Buku ini berisi panduan 
lengkap penguasaan Linux, mu- 
lai dari pengenalan sejarah Linux, 
instalasi dan penggunaan, dan 
bagaimana mengeksplorasi file- 
sistem yang ada pada Linux beserta 
manajemennya. Lebih lanjut, ada 
pula penguasaan administrasi file- 
sistem Linux, bekerja dengan ba- 
hasa shell, memonitor proses yang 
berjalan, konfigurasi sistem, hingga 
memperbaiki ketika Linux Anda 
bermasalah. Intinya, semua yang 
Anda butuhkan untuk menguasai 
Linux, ada di buku ini. mZa 


K siapa menguasai Linux itu 


INFOLINUX ® 05/2011 





19 


20 05/2011 


SOFTWARE 


DVD/CD sertaan terdiri atas berbagai macam aplikasi 


gratis, shareware, dan demo. Susunan kategori selalu 


berubah, bergantung pada tren aplikasi yang tengah 


berlaku. Beberapa kategori selalu ada di tiap edisi. 


[GRAFIS] 





Sak He 19, o 
Sari Hap H 209 
Hee Mey Ji, Sep 


Sp Age 11 POS 
Paar 8. 22 
Pai a. 209 
Ke Res 18. See 
ei Feb Li, An 
Pa dok: 13, ee 
Iri Tak: rin, Sek 
In Tab; Tü, Sep 
hell cb Jl. get, 


Set Wek l. Seier 
Sp Feb: 22, Se 
Hrs feb 38. HFI 


Re Tebu, An 
Ha Por i, Am 


Ingin melakukan organisasi foto, 
meng-import foto dari kamera Anda, 
lalu membagikannya? Gunakanlah 
aplikasi Shotwell. Aplikasi Shotwell 
merupakan aplikasi photo manager 
yang bersifat free atau open source 
software dan dirancang untuk ling- 
kungan desktop Gnome. Aplikasi ini 
mirip seperti aplikasi dari Google, 
Picassa. Bentuk dan fasilitas yang 
ada pada Shotwell juga sangat mi- 
rip dengan Picassa, bahkan bisa di- 
katakan identik. 

Aplikasi ini memungkinkan An- 
da untuk dapat me-manage foto, 
seperti mengorganisasi foto (me- 
ngelompokkan foto yang diambil 
pada waktu yang sama), mengimpor 
foto dari folder atau kamera digital 
(dengan dukungan gPhoto) lalu me- 
nyusunnya sebagai album foto digi- 


INFOLINUX 


TAAI] 


tal, serta mengedit dan membagi- 
kannya ke rekan Anda. 

Fitur-fitur yang disertakan pun 
sangat banyak. Anda dapat mem- 
berikan label dan judul pada be- 
berapa foto sekaligus, mencetak 
beberapa atau banyak foto per ha- 
laman, melakukan pencarian foto 
(berdasarkan jenis media, rating, 
dan teks), mendukung format (se- 
perti JPG, PNG, TIFF dan RAW 
serta mendukung file video), me- 
nayangkan slide foto Anda, serta me- 
mublikasikan foto ke Facebook, Flic- 
kr, Picasa Web Album, Youtube atau 
situs lainnya. m Yad 


PEMBUAT: Jim Nelson 

SITUS: www.yorba.org 

LISENSI: LGPL/ Free 

DEPEDENSI: gtk+, SQLite, libgphoto 
REQUIREMENT; - 


INDEX ON 
THE DISC 


DISC BOOT 
00 Debian 6.0 


/Keamanan 
O Pac 2.5.5.9 





/Komunikasi 
/Backup © Kadu 0.9.0 


© Partclone 0.2.21 








/Multimedia 
/Bebagi File © Boombox 0.3.1 


O Frostwire 4.21.5 








/Perkantoran 
/BINDER PDF © LibreOffice 
INFOLINUX 2010 Bore 

© OpenOffice 
220 
Taskcoach 
122 





/Browser 

O Firefox 4.0 o° 

© Google Chrome 
10 

© Opera 11.1 














/Permainan 
O D2x-x1 1.15 








/Database 
O Jsgsh 1.4 /Plugins 
O Adobe Air 2.6 
© Adobe 

Flash Player 


10 4551 








/Desktop 

Environtment 

O Jd typoBox 
LO Ale 








/RUBRIK 

© Game 

© Praktik Instan 
O Tutorial 

© Utama 

© Workshop 


/Distro 
O Jolicloud 1.2 














/Editor 
© Goinedit 1.2 











/Utiliti 

© Command line 
progress bar 
SEI 

© Tue 0.9.4 


/Grafis 

© Rapid photo 
downloader 
055 

© Shotwell 0.9.0 














/Internet 
© Thunderbird 
3.1.9 





© : On The DVD Regular 
0 : Disc Boot 


DISC RUSAK? 


Apabila disc yang Anda terima tidak terbaca atau 
rusak dan Anda ingin menggantinya, kirimkan 
disc yang rusak tersebut kepada kami: Tim Disc 
InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430 
agar kami dapat mengirimkan disc pengganti. 





www.infolinux.web.id 


Task Goach 1.2.12 





W— — m = = 
MEB: Ri eee sab — — 


Banyak tugas yang selalu meleset 
dari jadwal yang ditentukan se- 
hingga membuat pekerjaan lainnya 
semakin menumpuk. Salah satu apli- 
kasi yang dapat membantu Anda 
dalam me-manage tugas agar sesuai 
dengan target yang ditentukan, 
adalah Task Coach. 

Task Coach merupakan aplikasi 
to-do manager dengan interface 
yang bersahabat. Aplikasi ini akan 
memungkinkan Anda membuat, me- 
ngatur, dan me-manage semua tugas 
Anda dengan mudah. Task Coach di- 
rancang khusus menangani tugas- 


Kadu 0.9.0 


Internet saat ini tidak dapat dilepas- 
kan dari penggunaan instant mes- 
senger atau IM. Sebagai salah satu 
komponen yang cukup penting da- 
lam berkomunikasi, saat ini begitu 
banyak protokol IM yang telah ada 
seperti YM, MSN, IC@, dan IRC. 
Bagaimana apabila kita memiliki 
account pada beberapa protokol 
tersebut? Akan sangat merepotkan 
apabila kita menggunakan program 
untuk masing-masing protokol ini. 
Pada distribusi Linux, banyak pili- 
han untuk menggunakan aplikasi 
chatting multiprotokol, salah satu- 


www.infolinux.web.id 


dai ` ee 
ra ee ee Ssi 


tugas bertumpuk. Aplikasi ini juga 
menawarkan upaya pelacakan, kat- 
egori, dan notes. Jangan lewatkan 
fitur-fitur yang dapat digunakan 
dengan mudah untuk membuat bud- 
get sebuah tugas, mengatur tanggal 
untuk tugas, menambahkan attach- 
ment, pengingat, bahkan menampil- 
kan tugas dalam bentuk daftar atau 
pohon.m Yad 


PEMBUAT: Frank Niessink 
SITUS: www.taskcoach.org 
LISENSI: GPL / Free 
DEPENDENSI: Phyton 
REQUIREMENT: - 


Kadu, sebelumnya adalah project 
aplikasi untuk dekstop KDE. Tetapi, 
kini, dekstop Gnome pun bisa meng- 
gunakannya. Kadu mendukung 
beberapa protokol seperti Jabber, 
GTalk, Yahoo, Facebook chat, dan 
banyak protokol lain yang dapat An- 
da gunakan untuk ber-chatting ria 
dengan teman Anda. m Yad 


PEMBUAT: Darek J 
SITUS: www.kadu.net 
LISENSI: GPL/Free 
DEPENDENSI: SQLite 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[BACKUP] 


Partclone 0.2.21 


Peagg NT, 

Part vë 1.9 (ie) pariy bart erg, Ber PANG or 
L: Da 

Marling Tipar ssia | idee eee) En Pada RAN 
































Partclone adalah proyek yang mirip 
dengan utilitas backup Partition 
Image. Kelebihan Partclone terle- 
tak di dukungan banyak sistem file 
serta kemampuan mengompresi/ 
meminimalkan hasil backup. Pili- 
han tepat untuk mem-backup dan 
menghindarkan risiko kehilangan 
data akibat virus. m Yad 


PEMBUAT: Thomas Tsai, Jazz Yao-Tsung Wang 
SITUS: http://partclone.org 

LISENSI: GPL/Free 

DEPENDENSI: - 

REQUIREMENT: - 


[MULTIMEDIA] 


BoomBox 0.3.1 


Music Player Boombox adalah 
aplikasi yang memberikan kemu- 
dahan bagi Anda dalam menyu- 
sun database lagu berdasarkan na- 
ma, group, dan sebagainya selain 
mendukung internet streaming. 
Kelebihan dari aplikasi ini, ter- 
dapat fasilitas database browser 
yang unik yaitu penyimpanan per- 
pustakaan lagu di servernya. m Yad 


PEMBUAT: Simon Persson 

SITUS: http://boombox.sourceforge.net 
LISENSI: GPL/Free 

DEPENDENSI: xinelib, SQLite 
REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 05/2011 21 


SOFTWARE PILIHAN 


[KEAMANAN] 


PAC 2.5.5.9 





PAC adalah aplikasi remote berba- 
siskan Perl/gtk pengganti Secure- 
CRT atau Putty. Keunggulan dari 
aplikasi ini adanya fasilitas grup 
dan cluster yang dapat memu- 
dahkan Anda melakukan remote 
komputer lain sekaligus, seperti 
melakukan ssh, telnet, ftp, remote 
desktop dan banyak lagi. m Yad 


PEMBUAT: David Torrejon Vaguerizaz 
SITUS: hitp://sourceforge.net/users/perseo22 
LISENSI: GPLv3/Free 

DEPENDENSI: Peri, GTK+ 

REQUIREMENT: - 


[DESKTOP ENVIRONMENT] 


JD TypoBox 1.0.2.0 


Bagi Anda, seorang grafis, web 
designer dan orang-orang kreatif 
yang membutuhkan font tertentu 
atau ingin menambah koleksi font 
terbaru, Anda dapat meng-install 
JD TypoBox. JD TypoBox adalah 
kumpulan font TrueType untuk 
GNU/Linux yang dapat Anda in- 
stal pada Debian dan distribusi tu- 
runannya, seperti Ubuntu. m Yad 


PEMBUAT: Jecko Development 
SITUS: www.jeckodevelopment.com 
LISENSI: Free 

DEPENDENSI: - 

REQUIREMENT: - 


22 05/2011 m INFOLINUX 


FrostWire 4.21.5 


FrostWire adalah aplikasi sharing 
file yang memungkinkan Anda mem- 
bagi file. FrostWire adalah cabang 
dari source code LimeWire Pro yang 
merupakan versi berbayar. Maka, 
tak heran jika memiliki fungsi yang 
sama. Saat melakukan pencarian 
menggunakan FrostWire, Anda akan 
mendapatkan hasil dari LimeWire 
dan begitu juga sebaliknya. 

Tujuan FrostWire sendiri adalah 
menjaga dan mengatur kebebasan 
yang dikurangi oleh LimeWire 
LLC juga share jenis file apapun 


D2X-XL 1.15 


Tidak salahnya Anda memainkan 
game yang satu ini, D2X-XL atau 
Descent 2. Sebagai permainan ini 
Anda bertugas sebagai pilot bayaran 
yang diutus oleh PTMC (Post Ter- 
ran Minning Corp), seorang pemilik 
tambang, untuk menyingkirkan ro- 
bot yang terinfeksi virus di tempat 
penambangannya. Untuk menying- 
kirkan robot tersebut, Anda hanya 
perlu menemukan dan menghancur- 
kan inti reaktor setiap tambang dan 
melarikan diri sebelum tambang di- 
hancurkan. Untuk memperoleh ak- 


di Gnutella dan jaringan Bittor- 
rent. Contohnya, berbagi file dan 
men-download suatu file tanpa 
adanya pembatasan download si- 
multan (download yang dilakukan 
bersama-sama dalam satu waktu) 
dan penjagaan dari bombardir iklan 
yang biasa terdapat pada aplikasi 
LimeWire. g Yad 


PEMBUAT: FrostWire Team 
SITUS: www.frostwire.com 
LISENSI: GPLv3/Free 
DEPENDENSI: J2SE 
REQUIREMENT: - 


ses ke reaktor, Anda harus mengum- 
pulkan kunci akses berwarna biru, 
kuning, dan merah untuk setiap 
lokasi. Opsi lain, Anda juga dapat 
memilih untuk menyelamatkan 
para pekerja PTMC yang disandera 
oleh robot. D2X-XL juga dileng- 
kapi sistem poin untuk menambah 
kekuatan pemain Anda. m Yad 


PEMBUAT: Dietfrid Mali 
SITUS: www.descent2.de 
LISENSI: GPL/Free 
DEPENDENSI: SDL 
REOUIREMENT: - 





www.infolinux.web.id 


Rapid Photo Downloader 0.3.5 


Ingin men-download foto dan video 
Anda? Gunakan Rapid Photo Down- 
loader. Rapid Photo Downloader 
adalah aplikasi foto downloader 
yang dibuat oleh seorang fotog- 
rafer untuk fotografer profesional 
dan amatir. Aplikasi yang bersifat 
free/open source software ini diran- 
cang dan digunakan pada Desktop 
Gnome 2. Kelebihan aplikasi ini, 
Anda dapat men-download foto 
dan video dari beberapa perangkat 
secara simultan. Dengan kata lain, 
Anda dapat men-download foto dan 
video dari beberapa kamera, kartu, 


GoinEdit 1.2 


Untuk Anda yang berkecimpung 
di bidang programmer, tidak salah- 
nya mencoba salah satu aplikasi ini 
untuk mempermudah Anda mem- 
buat bahasa pemrograman: Goin- 
Edit. GoinEdit merupakan aplikasi 
editing teks dan pengolahan data 
yang powerful dan mendukung IDE 
(Integrated Development Environ- 
ment) yang dapat Anda gunakan 
untuk menulis, mengompilasi, dan 
mengeksekusi bahasa pemrograman 
Anda. GoinEdit memiliki tampilan 
terminal shell yang cukup seder- 
hana dengan pilihan fungsi tombol 


www.infolinux.web.id 


memori dan tempat penyimpanan 
secara paralel. Cukup colok media- 
media penyimpanan yang Anda bu- 
tuhkan, secara otomatis perangkat 
akan terdeteksi. Selain itu, aplikasi 
ini memiliki fasilitas backup ke pe- 
rangkat backup, media penyim- 
panan eksternal yang memudahkan 
Anda untuk membackup foto ke 
tempat penyimpanan lainnya. m Yad 


PEMBUAT: Damon Lynch 

SITUS: http://damonlynch.net/rapid 
LISENSI: GPL/Free 

DEPENDENSI: Gnome, Python, gtk-- 
REQUIREMENT: - 


seperti compile, excute dan debug 
yang memudahkan dalam pembua- 
tan bahasa pemrograman. Beberapa 
pilihan bahasa pemrograman yang 
dapat Anda gunakan, antara lain 
bahasa C, C/GTK, JAVA, HTML 
dan mendukung pemrograman mik- 
rokontroler PIC dengan PicKit yang 
menggunakan Sdcc (C for PIC) seb- 
agai compiler default.m Yad 


PEMBUAT: Goincompany 
SITUS: www.kadu.net 
LISENSI: BSD License/Free 
DEPENDENSI: - 
REQUIREMENT: - 


SOFTWARE PILIHAN 


[UTILITI] 
Command Line 
Progress Bar 1.11.1 


peekeparus :["/prog/bar/1.06] d 


T 
L 
m "mm GR w F I mm AN I 
San A (ode v/rull 
P + 


[] 36. r Hb a B.IMbps etat 


peekkparus il” /prog/& 
m 2 rdev Arul 1 

Tool sederhana yang dapat Anda 
pergunakan untuk menyalin aliran 
data dan menampilkannya, seperti 
keseluruhan data yang dilewatkan, 
troughput data dari yang ditrans- 
ferkan, waktu transfer, dan berapa 
persentase transfer data tersele- 
saikan dengan menampilkan prog- 


ress bar yang berjalan. m Yad 


PEMBUAT: Michael Peek 

SITUS: http://clpbar.sourceforge.net 
LISENSI: GPL/Free 

DEPENDENSI: - 

REQUIREMENT: - 


[DATABASE] 


Jsqsh 1.4 


Jsqsh adalah fitur terbaru dari 
SQL query dengan menggunakan 
JDBC (Java’s database driver ar- 
chitecture). Jsqsh memiliki ba- 
nyak fungsi shell Unix seperti pipe 
hasil query ke program ekster- 
nal (grep, more, etc), memperluas 
variabel, mengalihkan output ke 
file, mengedit baris perintah, serta 
tab-completion nama objek. m Yad 


PEMBUAT: Scott Gray 

SITUS: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/jsqsh 
LISENSI: GPL/Free 

DEPENDENSI: J2RE 

REQUIREMENT: - 





INFOLINUX = 05/2011 23 


24 05/2011 


AA 


| 


101 


rah V | 


' 2 | 


Wi 


BN TER 


Laky Abdurrachman 


ee 


az 


= 5 1 = == A 1 





Perkembangan dunia desain memang tidak pernah berhenti. Terlebih, sekarang, 


animasi tiga dimensi atau yang lebih dikenal 3D sedang digandrungi oleh pecinta 


seni desain. Dengan menguasai 3D, bisa dikatakan seorang desainer cukup andal. 


Mata merupakan bagian tubuh yang 
pertama kali berinteraksi dengan 
desain maka tidak salah ada ungka- 
pan dari mata turun ke hati. Desain 
yang menarik mata akan memberi- 
kan kesan tersendiri bagi orang yang 
melihat. Perkembangan dunia de- 
sain dari hanya gambar biasa, naik 
menjadi dua dimensi (2D), kemudian 
berkembang menjadi tiga dimensi 
(3D) semuanya hanya untuk menarik 
mata yang melihatnya. 

Sebagai contoh, mana yang lebih 
menarik: sebuah logo dengan desain 
biasa saja dibandingkan dengan de- 
sain logo tiga dimensi? Tentunya, 
akan lebih menarik bentuk tiga di- 
mensi karena gambar desain hampir 
menyerupai bentuk asli dari desain 


INFOLINUX 


gambar yang ditampilkan. Dari se- 
buah logo saja dapat terlihat bahwa 
bentuk dan animasi logo itu penting. 
Pertanyaannya, apabila di platform 
Microsoft Windows dan Macintosh 
banyak aplikasi berbayar yang me- 
miliki kemampuan sangat baik un- 
tuk melakukan rendering gambar 
tiga dimensi ini, bagaimana dengan 
platform Linux? Jangan takut, di 
Linux juga sudah ada aplikasi pe- 
ngolah gambar tiga dimensi yang 
bekerja sangat baik. Bahkan, Anda 
dapat menggunakannya tanpa harus 
membayar satu rupiah pun dari ko- 
cek Anda, juga untuk memilikinya. 
Salah satu aplikasi 3D terbaik di 
Linux adalah Blender. Kehebatan 
pengolahan tiga dimensi dengan 


aplikasi ini dibawa hingga ke taraf 
Holywood dengan pembuatan film 
Avatar pada tahun 2010 yang memi- 
liki keuntungan yang besar. Kualitas 
gambar tiga dimensi yang dihasilkan 
pun sangat menakjubkan dan benar- 
benar seperti aslinya. 

Masih penasaran dengan aplikasi 
3D rendering lainnya? Pada artikel 
“Utama” kali ini, akan dibahas sepu- 
luh aplikasi 3D rendering terbaik yang 
dapat dijalankan di platform Linux, 
walaupun ada beberapa aplikasi yang 
dapat juga dijalankan di platform se- 
lain Linux. Semua aplikasi yang diba- 
has kali ini bebas untuk Anda down- 
load melalui situsnya masing-masing 
dan siap Anda gunakan. 

[zaky.abdurrachman @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 








Blender merupakan aplikasi 3D dan ani- 
masi terbaik yang dimiliki oleh Linux. Pe- 
makaiannya pun sekarang sudah meluas 
dan digunakan oleh banyak pecinta desain 
3D khususnya animasi. Pernah digunakan 
dalam proyek film besar seperti Avatar dan 
banyak proyek film animasi lainnya, misal- 
nya Big Buck Bunny, dan yang terakhir, 
Sintel. 

Fitur antarmuka yang digunakan oleh 
Blender bersifat revolusioner sehingga tidak 
tumpang tindih dan memiliki antarmuka 
grafis non-blocking yang memberikan alur 
kerja yang baik. Selain itu, pengaturan tata 
letak jendela layar dapat diatur dan digu- 
nakan sebanyak mungkin. Terdapat dukun- 








Diperkenalkan pada tahun 2001 dan 
dikembangkan pertama kali oleh Bjorn Gus- 
tavsson and Dan Gudmundsson, Wings 3D 
menawarkan beberapa kelebihan seperti 
dukungan cahaya, material, dan fasilitas 
AutoUV mapping. Aplikasi ini dibuat dari 
bahasa pemrograman Erlang yang bersi- 
fat open source, didistribusikan oleh Eric- 
sson, serta memiliki struktur data bernama 
Winged Edge Data Structure yang diguna- 
kan untuk menyimpan hubungan adjacency 
antara tepi, wajah, dan sebuah simpul di- 
dalam model Wings 3D. 
Wings 3D memiliki komunitas yang 
dapat membantu Anda saat kesulitan dalam 


www.infolinux.web.id 


UTAMA 








gan undo pada setiap tingkatan, ada editor 
yang terintegrasi untuk penjelasan, pengedi- 
tan script Python, dan masih banyak fungsi 
antarmuka lainnya. 

Pada modeling, Blender memiliki banyak 
jenis objek 3D: polygon, permukaan NURBS, 
Bezier, dan kurva B-spline. Selain itu, pemo- 
delan mesh didasarkan pada vertex, edge, 
dan pemilihan wajah. Anda juga dapat me- 
ngakses script Python sebagai alat kustom. 
Pada animasi, Blender memiliki kerangka de- 





formasi dengan kinematika terbalik, auto IK 
yang memudahkan posing rantai FK, kunci 
framing vertex untuk morphing dengan 
mengendalikan slider, dan masih banyak 
fitur lainnya. 

Untuk Anda yang mencari aplikasi pe- 
ngolah 3D, Blender adalah animasi terbaik 
yang dimiliki platform Linux. Fiturnya yang 
banyak menjadi kelebihan dibandingkan 
aplikasi 3D rendering lainnya. 

Info: http://www.blender.org/ 


KT OI WM LW. E E LN 


instalasi ataupun pengunaannya. 


Secara lengkap, berikut fitur 

Wings 3D. 

@ Antarmuka grafis yang seder- 
hana. Maksudnya, dengan 
hanya melakukan klik kanan 
pada mouse, Anda dapat me- 
lihat command atau perintah 
umum yang bisa digunakan. 

@ Variasi dari perintah yang 
digunakan, dapat Anda lihat 
pada baris Info. Perintah yang 
bervariasi diawali dengan memilih per- 
intah menggunakan tombol mouse yang 
berbeda. Masing-masing tombol dising- 
kat menjadi L, M, dan R. 

@ Tools yang dapat Anda gunakan adalah 
tools standar seperti Move, Scale, Cut, 
dan lainnya. Untuk tool lanjutan, misalnya 
Sweep, Bend, Inset, dan banyak tool lain- 
nya. Selain itu, ada juga magnet, magnet 
masking, virtual mirror, tweak, sculp dan 


(P Lë ech 





tool lain. 

@ Fitur AutoUV pada Wings 3D akan me- 
nambahkan tekstur pada model dan 
membantu Anda untuk melakukan fung- 
si cut dan unfold pada permukaan model 
yang dibuat. Anda juga bisa melakukan 
export untuk painting atau teksturing. 

Dokumentasi lengkap mengenai Wings 3D 

dapat Anda lihat pada situs resminya. 


Info: http://www.wings3d.com/ 


INFOLINUX ® 05/2011 





25 








Perangkat lunak 3D modeling dan ani- 

masi kali ini memiliki nama yang unik dan 

sederhana. Namun, dengan melihat nama 
aplikasinya saja, Anda sudah pasti tahu 
bahwa ini adalah pengolah tiga dimensi. 

Aplikasi K-3D mengombinasikan banyak 

plugin dengan visualisasi arsitektur yang 

dihasilkan. Hal inilah yang menjadikan K- 

3D menjadi salah satu aplikasi yang sangat 

powerfull untuk dunia desain 3D. 

Berikut ini beberapa fitur K-3D. 

@ Pada alur kerjanya, K-3D memiliki pro- 
cedural dalam hal modeling dan ani- 
masi, selain itu memiliki tutorial yang 
interaktif 

@ Dalam hal viewing, K-3D memiliki sudut 
pandang seperti sebuah kamera yang 


mode | = e e >= x= Ee 
DÉ oF S k Be SD Coen weap | donee | spa 


INA 0060 10000kb 11000k 


dengan 
zoom, tilt, pemo- 
delan, dan tripod. 

SAN in | 
dapat melakukan AES 
seleksi pada fitur = gg 
yang akan terlihat === 
atau yang disem- 
bunyikan. 

@ Pemodelan me- 
miliki tampilan 
grafis modeling 
yang sangat baik 
dengan aksi selec- 
tion pada objek, wajah, edges, patched, 
points, points group, dan masih banyak 
lainnya. Pada tipe geometri, Anda dapat 
memilih Polygon, NURBS, subdivision, 
dan blobby. 

@ Pada animasi Anda bisa menggunakan 
arbitrary dataflow yang dapat dikoneksi- 
kan dengan perangkat yang kompatibel, 


(LI. 


=ë | jh da Mangani mu = 








A Behi Wangin eg 








"bs biil hh E- RI 











saluran animasi tanpa batas, mengani- 
masikan nilai apapun, dan lain-lain. 

@ Format yang didukung pun sangat 
banyak, mulai dari JPEG, PNG, TIFF, 
OpenEXR, BMP, dan SUN. Format 
geometri yang didukung Wavefront, 
OBJ, RAW, dan masih banyak format 
lainnya. 

Info: http://www.k-3d.org 





Crystal Space 
W 


— = jgn 


Crystal Space 











Crystal Space merupakan aplikasi penuh 
fitur sebagai SDK yang menghasilkan gam- 
bar 3D untuk digunakan pada game atau 
virtual reality. Berlisensi LGPL yang bersi- 
fat free, aplikasi ini dapat dijalankan pula 
pada platform Windows maupun Mac OS. 
Bersifat lebih modular, Crystal Space mu- 
dah dikonfigurasi, memiliki mesin rendering 
yang mendukung OpenGL, dan dilengkapi 
beberapa fitur yang menarik seperti sistem 
shaders dan pencahayaan, fisik, suara 3D, 
perpaduan animasi, foliage, terrain, sistem 
file virtual, dan lainnya. 

Komponen lain yang dimiliki Crystal Space 
adalah CEL yang merupakan sistem entity 
yang mendukung fungsionalitas untuk level 
lanjutan atau ahli, termasuk CELstart, yaitu 


26 05/2011 m INFOLINUX 


runtime  pack- 


age environment, 
generic event 
system, avatar, 


dan manajemen 
kamera. Selain 
itu, terdapat ke- 
cerdasan buatan 


i 
| 
D 








seperti behavior 
trees, pencarian 
lokasi, jaringan 
syaraf, algoritma 
genetic, dan 
masih ` banyak 
hal lainnya yang 
dapat Anda temu- 
kan. 


Komunitas yang menggunakan aplikasi ini 
sangat luar biasa. Sampai-sampai, setiap ta- 
hun diadakan acara yang mengambil bagian 
dalam proyek Google Summer of Code 2011. 
Di sini, programmer yang tertarik mengem- 
bangkan Crystal Space akan dipandu lang- 


sung oleh programmer dari Google. Ini 
semua dilakukan pastinya untuk kemajuan 
aplikasi ini di masa mendatang. Dokumen- 
tasi lengkap untuk artis dan pengembang, 
dapat Anda dapatkan di situs resminya. 

Info: http://www.crystalspace3d.org 
E 


www.infolinux.web.id 

















Namanya sedikit mengingatkan pada sosok 

mahluk tinggi besar seperti raksasa yang 

bermuka buruk. Tetapi, Anda salah. Justru, 

aplikasi ini dapat membuat gambar tiga di- 

mensi yang sangat indah. Mulai dari tahun 

2011, OGRE telah tumbuh menjadi salah 

satu aplikasi rendering yang digunakan un- 

tuk berbagai macam proyek seperti game, 
simulator, perangkat lunak pendidikan, 
serta visualisasi penelitian. 

Berikut kelebihan dan fitur-fitur yang akan 

Anda dapatkan dari aplikasi ini. 

@ Mudah digunakan dan memiliki an- 
tarmuka grafis yang di desain khusus 
untuk mengurangi beban pada saat me- 
ngolah gambar 3D. 





Agsis merupakan perangkat lunak tiga di- 
mensi yang sudah memiliki standar Ren- 
derMan, di bawah bendera lisensi GPL, dan 
sebagian di bawah bendera LGPL. Dibuat 
pertama kali oleh Paul Gregory yang meru- 
pakan manajer proyek dan admin utama 
dari Agsis. Semua proyek Agsis merupakan 
rendering, shader compiler, dan mendu- 
kung beberapa komponen lainnya. 

Agsis juga merupakan implementasi dari 
algoritma Reyes rendering yang digunakan 
para PRMan dari PIXAR. Algoritma ini men- 
jadikan Agsis lebih cepat dan lebih efisien 
ketika menangani beberapa adegan yang 


www.infolinux.web.id 


sangat 


Andal, terbukti dengan 
banyak digunakan pada 
proyek besar, misal- 
nya pembuatan produk 
komersial. 

Dukungan platform dan 
API 3D seperti Direct3D 
dan OpenGL, dibangun 
dengan bahasa pem- 
rograman Visual C++ 
pada Windows dan GCC 
3+ pada Macintosh. 
Pada shaders dan mate- ~~ 
rial, tersedia dukungan 

vertex dan fragment yang ditulis dengan 
menggunakan assembler, didukung juga 
dengan fungsi operasi multitexture, mul- 
tipass blending, dan lainnya. 

Di bagian animasi, OGRE mampu mema- 
dukan multiple animations dengan vari- 
able weights, kontrol manual bone, 
dukungan bentuk animasi yaitu morph 





besar. ia 
banyak ~ 


Seperti 

proyek lainnya, = 
Agsis memi- == 
liki situs yang 
menggunakan 

jasa layanan 
SourceForge 


dan masih aktif 
untuk mengem- 
bangkan proyek 


ini hingga seka- 
rang. 
Aqsis juga 


menjadi peserta = 


mm 
H 
- - 
= | ja a [ira] 
El 


dari Summer of 

Code tahun 2011 ini. Yang pasti, aplikasi ini 
akan terus berkembang dengan adanya event 
seperti ini setiap tahunnya. Dokumentasinya 
mulai dari tutorial, instalasi, penggunaan, 
tips dan trik menggunakan Aqsis Renderer 
pun cukup lengkap dan dapat Anda lihat 


UTAMA 


animations untuk aplikasi lama, dan 
pose animation untuk aplikasi modern. 
@ Special effect mencakup sistem com- 
positor yang mendefinisikasi dengan 
mudah efek postprocessing layar penuh, 
melalui script yang diinginkan. Begitu 
juga dengan dukungan skyboxes, sky- 
plane, dan skydomes, ribbon trails. 
Info : http://www.ogre3d.org/ 


pada situs resminya. Masih kurang juga? 
Agsis juga memiliki komunitas yang dapat 
Anda kunjungi ketika Anda kesulitan un- 
tuk mendapatkan informasi yang memadai 
mengenai penggunaannya. 


Info: http://www.agsis.org/ 


INFOLINUX ® 05/2011 















27 





Meshlab merupakan aplikasi pengolah 
gambar 3D bersifat open source, portable, 
dan memiliki sistem extensible untuk peng- 
olahan dan pengeditan 3D. Tujuan dari 
sistem ini adalah membantu pengolahan 
model terstruktur yang timbul dalam scan- 
ning 3D, kemudian menyediakan satu set 
alat untuk melakukan pengeditan, pember- 
sihan, penyembuhan, pemeriksaan, serta 
rendering dan konversi. 

Sistem meshlab dibuat dengan pusta- 
ka VCG yang dikembangkan di lab Visual 
Computing dari ISTI-CNR. Proyek Meshlab 
pertama kali dibuat tahun 2005 sebagai 
bagian dari kursus FGT pada universitas 
Pisa. Semua kode yang ditulis berasal dari 
murid-murid dari universitas tersebut. 





Lahir pada tahun 1999, diciptakan oleh DR. 
Stuart Ferguson, OpenFX memang dila- 
hirkan untuk menjadi aplikasi 3D model- 
ing, animasi, dan rendering yang termasuk 
dalam kategori open source. Nama pertama 
dari aplikasi ini adalah SoftFX dan kemu- 
dian diganti menjadi OpenFX. Aplikasi ini 
sekarang menggunakan lisensi GNU Public 
License (GPL). 

Apa saja yang dapat dilakukan oleh 
OpenFX? Di dalam aplikasi ini, terdapat satu 
paket lengkap mesin renderer dan raytrace, 
dukungan NURBS, animasi berbasis kine- 
matic, morphing, dan banyak plugin API. 
Terdapat plugin yang ada di dalam OpenFX, 
termasuk di dalamnya efek image post 
processor seperti kobaran api, kabut, dan 
kedalaman. Ada juga efek animasi seperti 
ledakan, gelombang, dan masih banyak 
efek lainnya. 

Bagi Anda yang kesulitan dalam meng- 


28 05/2011 m INFOLINUX 


Berikut fitur-fitur yang 
akan Anda dapatkan 
dari Meshlab. 

@ Seleksi dan peng- 
hapusan seba- 
gian mesh yang 
interaktif, bahkan 
untuk model yang 
besar. 

@ Antarmuka paint- | 
ing untuk select- | 





Weepckegeb w w 


a CCC | EE 


dan coloring 
meshes. 

@ Format input dan output yang banyak 
seperti PYL, STL, 3DS, dan format-format 
lainnya. 

@ Mesh cleaning filters untuk penghapusan 
duplikasi, komponen kecil yang tersem- 
bunyi, otomatisasi pengisian ruang ko- 
song, dan lainnya. 

@ Terdapat remashing filter seperti rekon- 


struksi titik pada permukaan, sub per- 
mukaan, dan lain-lain. 

@ Alat Measuring untuk membuat garis 
pengukuran antara point yang muncul 
pada meshes. 

@ Tool Slicing yang memungkinkan Anda 
untuk melakukan export bagian planar 
mesh ke dalam format SVG. 


Info: http://meshlab.sourceforge.net/ 





Gen ke W: ie o F. [Ë 








gunakan OpenFX, pastikan Anda mengun- 
jungi forum OpenFX yang terdapat pada si- 
tus resminya. Kekurangan dari aplikasi ini, 
dokumentasi yang dibutuhkan untuk seorang 


pemula untuk mempelajari OpenFX terbi- 
lang minim. Tertarik untuk mempelajari 
desain 3D dengan OpenFX? 


Info: http://www.openfx.org/ 


www.infolinux.web.id 





Aplikasi satu ini hampir mirip dengan 
Stellarium, program astronomi 3D yang 
diciptakan oleh Chris Laurel. Program ini 
dibuat berdasarkan Hipparcos Catalogue 
yang memungkinkan Anda merasa seperti 
sedang menjelajah jagat raya yang dibuat 
semirip mungkin aslinya dengan berbagai 
pilihan kecepatan, arah manapun yang 
akan dituju, dan waktu manapun dalam 
sejarah Celestia. 

Celestia menampilkan dan berinteraksi 
melalui objek dari skala kecil seperti kapal 
ruang angkasa hingga sebesar galaksi an- 
tariksa dan menggunakan OpenGL untuk 





Art of Illusion 


art of illusion 








Sebagai salah satu program 3D modeling 
yang bersifat free atau open source, semua 
bagian dari aplikasi ini dibuat dengan baha- 
sa pemrograman Java dan dapat dijalankan 
pada java virtual machine yang mendukung 
J2SE 1.4 atau versi di atasnya. Tujuan dari 
aplikasi ini adalah menghasilkan alat mo- 
deling 3D yang andal dengan menggunakan 
antarmuka grafis yang banyak ditemukan 
pada aplikasi modeling 3D lainnya. 
Kesederhanaan menjadi kunci dari 
aplikasi ini. Namun, dalam kesederha- 
naannya, banyak fitur yang juga tersedia 
layaknya di aplikasi 3D berbayar untuk 


www.infolinux.web.id 





membuatnya menjadi tampilan tiga dimensi. 
Jangan remehkan aplikasi ini karena NASA 
dan ESA menggunakan Celestia untuk media 
pembelajaran dan juga sebagai antarmuka 
program analisis mereka. 

Tidak hanya berjalan di platform Linux, 
Celestia berjalan pada platform Windows dan 
Macintosh. Walaupun digunakan oleh NASA 
dan ESA, Celestia tetap mendedikasikan dir- 





level lanjutan. Fitur khusus yang dimiliki Art 
of Illusion adalah repository online dan alat 
download terintegrasi untuk menginstalasi 
ekstensi yang tidak dimiliki aplikasi berbayar 
di bidangnya. 

Fitur-fitur yang dimiliki Art of Illusion anta- 
ra lain: pada bagian interface terdapat daftar 
objek, jendela layout scene, dan juga nilai an- 
imasi. Selain itu, ada pula live help chat yang 
terintegrasi dan terhubung langsung dengan 


inya untuk menggunakan lisensi GPL dan 
bersifat open source. 

Penggunaannya pun cukup mudah. 
Hanya dengan menggunakan mouse, Anda 
bisa mengatur arah, jarak, serta kecepatan 
menjelajah. Ada beberapa hal yang tidak 
disertakan pada Celestia, yaitu bintang, su- 
pernova, black holes, dan nebula. 


Info: http://www.shatters.net/celestia/ 





layanan help Art of Illusion. Jangan lupakan 
banyak ekstensi atau plugin yang dapat di- 
instal ke dalam aplikasi ini. Pada modeling, 
terdapat model primitif seperti cube, cone, 
tube, dan lain-lain. Ada juga operasi mo- 
deling Boolean, object array tool, dan juga 
isosurface modeling. Pada animasi terdapat 
lokasi animasi, melacak distorsi efek, poses 
dan gesture, serta keyframe editor. 


Info: http://www.artofillusion.org/ 


INFOLINUX ® 05/2011 





29 


KOMUNITAS 


osialisasi pemanfaatan perangkat lu- 

nak legal dan open source di Kabupaten 

Aceh Tengah dilakukan pertama kali 
oleh Yayasan AirPutih (YAP) pada 2007. 
Secara bertahap, Kabupaten Aceh Tengah 
telah bermigrasi atau “hijrah” dari perang- 
kat lunak bajakan ke perangkat lunak “ha- 
lal” berbasis sistem operasi Linux. 

Di penghujung 2008, Sekretaris Daerah 
Kabupaten Aceh Tengah Muhammad, S.E. 
dengan dukungan Bupati Aceh Tengah me- 
nyetujui pelaksanaan hijrah tersebut dalam 
bentuk surat edaran Sekdakab Aceh Tengah 
yang memerintahkan seluruh jajaran peme- 
rintahan untuk menganti perangkat lunak ile- 
gal ke perangkat lunak legal dan open source. 

Awal 2009, proses hijrah di Kabupaten 
Aceh Tengah dimulai dari Fakultas Teknik 
Informatika Universitas Gajah Putih (FTI- 
UGP). FTI-UGP menggunakan Linux sebagai 
satu-satunya sistem operasi dalam proses be- 
lajar-mengajar. Untuk memudahkan proses 
hijrah ini, dibentuklah sebuah komunitas ber- 













Kabupaten Aceh Tengah “Hijrah ke Linux 


nama PELITA (Pengguna Linux Takengon). 

Sejak November 2010, PELITA melaku- 
kan perbaikan proses hijrah. Hasilnya, bukan 
hanya jajaran pemerintah daerah saja yang 
melakukan migrasi, tapi juga kalangan mili- 
ter. Bahkan, Komandan Kodim 0106 Letkol 
Inf. Sarwoyadi mengungkapkan bahwa peng- 
gunaan Linux dan OSS tidak hanya di markas 
Kodim, tapi juga di seluruh Koramil. Salah 
satu kegiatan migrasi dipusatkan di Aula Ma- 
kodim 0106 dengan pendamping Heri Arbiata 
Gayo dan Siswoyo Arija, IST.mIST 









Pi | f. 
Beberapa anggota TNI sedang mempelajari Linux. 





SMA DP Menjadi Sekolah Multimedia OSs 


MA DP (Dwija Praja) Kota Pekalongan 

menjadi sebuah sekolah yang tergolong 

sangat maju dan unik di Jawa Tengah, 
bahkan bisa jadi di Indonesia. Maju, karena 
memanfaatkan TIK, terutama untuk mem- 
bekali siswa dengan keterampilan di bidang 
multimedia, merakit PC, dan jaringan. Se- 
lain itu, SMA ini menonjol di bidang non- 
TIK seperti seni dan budaya. Keunikannya, 
SMA DP ini memiliki kurikulum gabungan 
antara SMA umum dan SMK TI serta lebih 
banyak menggunakan perangkat lunak open 
source untuk pelajaran yang berhubungan 
dengan bidang multimedia. 

Dengan lima hari belajar plus Sabtu se- 
bagai Computer Day, SMA DP misalnya 
mengajarkan animasi 3D dengan Blender 
dan Sketchup untuk kelas X hingga XII, 
photo editing dengan GIMP untuk kelas X, 
video editing dengan Pitivi untuk kelas XI, 
digital recording dengan Audacity untuk 
kelas X, desain grafis dengan Inkscape un- 
tuk kelas X dan XI. 






































30 05/2011 ` INFOLINUX 






Melihat realitas, masih ada beberapa pe- 
rusahaan swasta yang menggunakan Win- 
dows maka untuk beberapa materi di kelas 
X juga mengenalkan program proprietary 
untuk mata pelajaran TIK. Namun, mulai 
kelas XI semua program harus mengguna- 
kan Linux. Siswa diharapkan bisa meng- 
hargai hak atas kekayaan intelektual se- 
buah karya, sehingga kelak setelah lulus 
bisa menjadi pionir dalam penggunaan soft- 
ware legal dan open source di segala lini, 
baik di kantor pemerintah, swasta, sekolah, 
maupun mendirikan wirausaha.™Rus 































Siswa-siswi SMA DP Kota Pekalongan. 





www.infolinux.web.id 











Daftar KPLI yang 
Diketahui Saat Ini 


Bali 
BALINUX 

Situs: http://bali.linux.or.id 
Bandung 

KLUB 

Situs: http://bandung.linux.or.id 
Batam 

BLUG 

Situs: http://batam.linux.or.id 
Bogor 

GRUB 

Situs: http://bogor.linux.or.id 
Gorontalo 

GoLA 

Situs: http://gorontalo.linux.or.id 
Jakarta 

KPLI Jakarta 

Situs: http://jakarta.linux.or.id 
Madiun 

KPLI Madiun 

Situs: http://madiun.linux.or.id 
Makassar 

LUGU 

Situs: http://makassar.linux.or.id 
Malang 

Maling (MAlang LINux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 
Manado 

LUG Manado 

Situs: http://manado.linux.or.id 
Medan 

KPLI Medan 

Situs: http://medanlinux.com 
Padang 

KPLI Padang 

Situs: http://padang.linux.or.id 
Palembang 

MINUX 

Situs: http://palembang.linux.or.id 
Pekanbaru 

KPLI Pekanbaru 

Situs: http://pekanbaru.linux.or.id 
Semarang 

ATLAS 

Situs: http://jateng.linux.or.id 
Serang 

KPLI Serang 

Situs: http://serang.linux.or.id 
Sidoarjo 

KPLI Sidoarjo 

Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 
Solo 

KPLI Solo 

Situs: http://solo.linux.or.id 
Surabaya 

KLAS 

Situs: http://surabaya.linux.or.id 
Surabaya 

KPLITS 

Situs: http://its-sby.linux.or.id 
Tangerang 

KPLI Tangerang 

Situs: http://tangerang.linux.or.id 
Yogyakarta 

KPLI Yogyakarta 

Situs: http://jogja.linux.or.id 










Ñ. 





Ek Kies Pa ee 
IC) ies EEN Los WE 


Tea Suppo Adr ab 
“ek Lipire Teta 
Ls. Bork 





Pilih Paket Kursusnya 
Tentukan Sendiri Biayanya! 


m LINUX (Basic, Sys Admin & Networking) 
m OFFICE APPLICATION 

(Microsoft Office/OpenOffce) 
™ PC Assembling, LAN & Wireless LAN 
™ Java (Fundamental & JSF) 
m WEB COMPLETE 

(HTML, CSS, Java Script, PHP & MySQL) = 


=> 
lai 
Ne de ) Proke asional ~ Geet 








Jadi 
sched rg | Jam | Kerja, 


3 Tal ake stentu! 








Cepat, Mudah & Praktis 
Mendua 


| Su per Intensive Linux Professional (SILPro) 
Super Intensive Programmer Professional (SIPPro) 


Linux Professional (LPro) 

PHP Protessional (PHPro) 

Java Professional (JAVAPro) 

CISCO CCNA Routing & Switching Implementation 
CISCO CCNA Fast Track 








| Juga Tersedia 
® Rack Solution 





= Tel (O21) 4788 


LPIC-1 Certification Preparation (LPIC-1 Prep) + Exam% 


Colocation dengan main link Fiber Optic 
peering dengan AS 6453 Teleglobe dan AS 7473 STIX 
dengan back up satellite peering dengan HK IX 


Colocation Server 
mulai dari a 4 “Rp 1325 


dek 








2 


untuk informasi lebih lanjut 


® Dedicated Server 


Pelopor Training Linux 6 in 
Open Source di Indonesia A. 


JI. Cimeri dé ay a Bk ok D nia ñ 
T O21) 7545 71006406 Fax (021) 7548254 
JAKSEL 


Jl. Ma li ng Prapatan Raya 17A 
Tel. (0 19175235, fod 71 15 Fax. (021) 7901993 


JAKBAR 


JL Kyai Tapa, Ruko Apartemen 
Taman Gloria No. #150 - Groga 
Tel. (021) 5601884, 13185441 
Fax. (O21) 5661884 
JAKTIM 
Jl. Faus Raya Mo. SF - Rawamangun 
4891 Fax, (021147583282 
EH 
Jl. A. Yani - Ruko Sentra Miaga É a anta Den AA 
KE Centersamping BC 
if, 23742542 Fax D211 
PADANG 
IL Hamka No. 11. Kel. Air Tawar Barat 
seberang Basko Grand Mall) 
Tel. (0751) 40144 

















LP3T NURUL FIKRI | 


NurulFikri.com - info@nurulfikri.com 


Hotline; 
9139 4780 
3318 5441 


Kiki Only: 
0816 1314 000 


(021) 





PRAKTIK ` 


Merancang Rumah Idaman 








Rumah adalah cerminan pemiliknya. Dengan aplikasi Sweet Home 
3D, pemilik rumah dapat membuat desain kreatif bentuk rumahnya 
sendiri layaknya seorang arsitek profesional. 


Setiap orang pasti menginginkan rumah idaman dan 
terbesit keinginan untuk menggambarkan model rumah 
yang diinginkan. Tetapi, yang jadi masalah, kita bukan- 
lah seorang arsitek. Jadi, hal tersebut tidak bisa kita rea- 
lisasikan, tanpa menyerahkan kepada ahlinya, yaitu para 
arsitek. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, 
kita pun dapat merancang rumah sendiri tanpa harus ber- 
susah payah untuk membuatnya. Hasilnya pun dapat ter- 
lihat langsung dalam bentuk 3D. Salah satu aplikasi yang 
dapat mewujudkan hal tersebut yaitu Sweet Home 3D. 
Aplikasi ini dapat Anda manfaatkan untuk mendesain 
bangunan tempat tinggal dalam lingkup sederhana. Anda 
bisa menggunakannya untuk membuat denah rumah dan 


Panduan Gambar 


mengatur tata letak perabot rumah. Cara pakainya sangat 
simpel dan mudah. Berikut tahapannya. 


Instalasi Sweet Home 3D 

Pada penulisan kali ini, penulis menggunakan sistem ope- 
rasi Ubuntu 10.10. Download terlebih dahulu aplikasi 
Sweet Home 3D dari situs http://prdownloads.source- 
forge.net/sweethome3d/SweetHome3D-3.1I-linux-x86.tgz 
atau dari bonus DVD InfoLINUX. Selanjutnya, ekstrak 
file tersebut ke /opt atau lokasi file yang Anda inginkan, 
lalu jalankan file SweetHome3D yang sudah terkompresi 
dengan cara klik dua kali pada kursor mouse Anda. Se- 
lanjutnya, Anda akan melihat halaman utama Sweet 
Home 3D yang terdiri dari 4 bagian di dalamnya. Keem- 


Change res kn ta dilepas SN pian bip ki ners 


yhang ama 


Par ri am m Enabled 


Milė ři HK 


Fu ura kong Ini plan = Catalog cans 


ne 


Gam PASAR A alah: © MEREKA 


iew Bentuk 3D 


Wan pafi in plan T 


HEE Wai Ing NA 


Eem sis Bug ui 


Index Furniture; 


Halaman utama Sweet Home 3D. Mengedit preferensi, 


Gries Lira orale ef ihe lege, by E pasiri 
Che Wa beilar, aed ah Kina) ira engh 
CETAN F Prem [MANE JI Lar EIER, 
Length ef ch'urm Zug) 


MATA pp BALAK; ee Pinda a pisan, Fa 
af OF arg [Fak wae oi Land T 


E Isi Ire 


Menentukan skala gambar. Menentukan ukuran gambar pada sumbu X dan Y. Hasil sketsa rancangan rumah. 





Halaman Modify walls. 


pat bagian ini dsusun dari kotak bagian kiri atas berisi 
komponen penyusun rumah atau katalog Furniture (pin- 
tu, jendela hingga perabotan), kotak bagian kiri bawah 
merupakan index dari furniture yang telah kita gunak- 
an dalam desain (terdapat kolom Name, Width, Depth, 
Height dan Visible), kotak bagian kanan atas berisi area 
kerja gambar dengan tampilan 2D (terdiri dari bidang 
kartesian atau kotak-kotak), lalu pada kotak bagian kan- 
an bawah berisi preview 3D rancangan kita (Gambar 1). 


Menggunakan Sweet Home 3D 

Sebelum Anda membuat rancangan rumah, ada baik- 
nya Anda mengubah perkiraan ukuran unit, ketebalan 
dinding, tinggi dinding, dan preferensi lainnya pada tab 
File | Preferences. Sebagai contoh, kita ubah unit men- 
jadi centimeter, New wall thickness menjadi 15, dan New 
walls height menjadi 250 (Gambar 2). 


Mengimpor Rancangan Rumah dari BluePrint 

Langkah pertama ini tidak diwajibkan tetapi dengan cara 
ini, proses pembuatan rumah dapat dipercepat. Gunakan 
sketsa (blueprint) rumah Anda, lalu scan dalam format 
gambar. Selanjutnya, pada tab Plan | Import background 
Image, pilih Choose Image dan buka sketsa gambar Anda. 
Setelah gambar dimuat, klik Continue (Gambar 3). Selan- 
jutnya, tentukan panjang skala dari sketsa gambar (bisa 
Anda tarik garis titik sudutnya atau ketikkan manual 
sesuai ukuran sketsa gambar Anda). Misalnya, panjang 


Mengedit area dinding. 


PRAKTIK ` 


garis yang ditarik yaitu 506 cm (Gambar 4). Terakhir, 
ukur skesta gambar Anda pada sumbu X dan Y dengan 
sudut (0,0) yaitu dengan cara klik sudut kiri atas pada 
sketsa gambar Anda. Selanjutnya klik Finish (Gambar 
5). Setelah itu Anda akan melihat sketsa gambar di kotak 
area kerja gambar Anda. (Gambar 6) 


Menggambar Dinding 

Untuk menggambar dinding. Pada tab Plan | Create 
Walls. Selanjutnya, akan tampil garis untuk menggam- 
bar dinding. Caranya, klik pada titik awal dan arahkan 
sesuai sketsa gambar Anda sampai titik akhir. Kemudi- 
an, klik untuk berpindah sudut baru atau klik dua kali 
pada titik akhir dinding rancangan. Jika Anda ingin 
melanjutkan membuat garis, yang terjadi adalah Anda 
membuat garis dinding baru yang terpisah dari sebel- 
umnya (Gambar 7). 


Mengedit Dinding 

Untuk mengedit dinding, pilih tab Plan | Select (nonak- 
tifkan Create Walls). Selanjutnya, pilih area garis dinding 
yang diedit dengan cara klik mouse sambil menekan tom- 
bol shift (Gambar 8). Lalu, pilih tab Plan | Modify walls 
(Gambar 9). Selanjutnya, akan tampil halaman Modify 
walls (Gambar 10). Pada Gambar 10, terlihat Anda memi- 
liki melihat banyak pilihan yang dapat diedit. Misal, pili- 
han untuk melakukan pengubahan thickness (ketebalan 
dinding) menjadi 25. Anda pun dapat mengubah warna 


Menambah model furniture. 


| 
j 





PRAKTIK ` 1 


dan tekstur dinding rumah sesuai keinginan. Jika sudah 
selesai klik OK (Gambar 11). 


Menambah Komponen Penyusun Rumah 

Menambah furniture rumah bisa dilakukan dengan cara 
klik and drag pada kursor mouse dari katalog Funiture ke 
area kerja gambar Anda. Lakukan secara berulang-ulang 
dalam penyusunan komponen rumah Anda (misalnya jen- 
dela, pintu, meja, dan perabotan lain) sesuai keinginan 
(Gambar 12). Selain itu, Anda pun dapat mengimpor model 
Furniture yang dapat di-download dari situs http://www. 
sweethome3d.com/importModels.jsp atau membuat model 
sendiri dengan aplikasi Blender atau Art of Illusion. Ap- 
likasi Sweet Home 3D mendukung file model 3D, seperti 
OBJ, DAE, 3DS, format LWS atau file ZIP yang berisi file 
sejenis ini. Jika Anda ingin mengimpor model pintu luar 
atau Exterior door, pilih tab Furniture | Import Funiture 
(Gambar 13). Pada halaman Furniture Import Wizard 
Anda, klik Find Models, secara otomatis Anda akan di- 
arahkan ke website Sweet Home 3D (dengan syarat kom- 
puter terhubung ke internet), lalu Anda pilih dan simpan 
file model Exterior door (Gambar 14). Selanjutnya, pada 
halaman Furniture Import Wizard, klik Choose model dan 
cari file yang Anda download (Gambar 15) lalu klik Con- 
tinue. Pada halaman selanjutnya Anda akan melihat model 
Exterior door dari tampak depan, samping, atas, dan per- 
spektif (Gambar 16) lalu klik Continue. Selanjutnya, Anda 


Panduan Gambar 


Mengimpor Funiture. 


[ia li 


Melihat model Furniture. 


akan melihat halaman untuk mengubah nama, kategori, 
ukuran, elevasi, warna dari model yang diimpor dan apak- 
ah model ini adalah movable (dapat bergerak) dan meru- 
pakan Doors or Window. Misal, Exterior door kita namai 
“Pintu Utama” dengan category Doors or windows, kita 
ubah height atau tinggi menjadi 200 cm, lalu ceklis katego- 
ri Doors or window, kemudian klik Continue (Gambar 17). 
Jika merasa cukup, klik Finish. Setelah halaman Furniture 
Import Wizard ditutup, Anda akan mendapatkan model 
impor baru pada katalog Furniture dan langsung ditem- 
patkan pada area kerja gambar Anda. 


Menggambar Ruangan 
Setelah tahap penambahan Furniture. Selanjutnya de- 
lete background sketsa gambar Anda dengan cara pilih 
tab Plan | Delete background image (Gambar 18). Tahap 
selanjutnya adalah menggambar ruangan. Pada tab Plan 
| Create rooms seleksi ruangan mana yang ingin dibuat. 
Misalnya, Anda ingin membuat Ruang Tamu, klik dua 
kali mouse Anda lalu seleksi ruangan yang ingin Anda 
buat. Setelah ruangan dibuat, Anda pun dapat memodi- 
fikasi nama, warna atau tekstur lantai dan plafon dengan 
memilih tab Plan | Modify rooms (Gambar 19). 
Berikut beberapa Fitur lain yang dapat Anda gunakan. 
© Menggabungkan model Furniture ke satu Group. 
Anda ingin menggabungkan meja, kursi dan vas bu- 
nga dalam satu Group? Klik mouse + SHIFT lalu pilih 


Bh Opening A sie 


weir i, 


puiar keen ede 21 rip 


Ter Se eer dg ers gan Pap 


Dya ana š 


E kEvm muq 


L geg nasi | 


Download model Furniture dari website. 


Mengedit model Furniture. 


gw D 


Menghapus background image. 





ketiga benda tersebut. Setelah diseleksi, klik kanan, 
pilih Group Furniture (Gambar 20). 

Menambahkan teks dan menggambar dimensi. Anda- 
pun dapat menambahkan teks pada area kerja gambar 
Anda. Misalnya, membuat teks “Rumah Idaman”. Pi- 
lih tab Plan | Add texts, lalu arahkan lokasi teks yang 
ingin Anda tulis. Anda juga dapat mengubah ukuran 
Font, dengan memilih tab Plan | Modify text file. Pili- 
han terdiri dari Increase Size, Decrease Size, Bold dan 
Italic. Selanjutnya untuk menggambar ukuran, pada 
tab Plan | Create dimensions, arahkan mouse pada 
sudut area gambar Anda. Klik mouse dari titik awal 
ke titik akhir, akan tampak berapa panjang ukuran 
area gambar Anda (Gambar 21). 

Print hasil. Setelah merasa cukup dalam meran- 
cang rumah Anda, selanjutnya cetak hasil rancangan 
(menggunakan default pada ukuran kertas, margin, 
dan orientasi). Untuk mengatur hasil print agar sesuai 
hasil cetakan rancangan ke ukuran kertas, Anda dapat 
mengubah default cetakan. Misalnya, pilih tab File 
| Page setup, lalu Page Format. Ubah Size menjadi 
Letter atau A4 (sesuaikan dengan ukuran kertas) dan 
Orientation menjadi Landscape, lalu OK. Selanjut- 
nya, uncheck Print Furniture list. Pada Footer, pilih 
Insert date dan Insert time lalu OK. Selanjutnya, print 
rancangan secara langsung atau print to PDF. Anda 
pun akan mendapatkan dua hasil cetakan, yaitu area 
gambar 2D dan area gambar 3D (Gambar 22). 


a E Ba BAK SS OS 


RN 
y 


| 
Ik 
kl 


Sak 


PRAKTIK ` 2 


@ Membuat Foto pada area gambar 3D. Untuk membuat 


qa 


dan menangkap area gambar 3D, ada baiknya Anda 
arahkan ruangan mana yang ingin difoto. Ini dapat 
dilakukan menggunakan dua modus yaitu Aerial view 
dan Virtual visit. Jika Anda ingin menangkap isi di 
dalam Ruang Tamu, gunakan Virtual visit (pada tab 
3D View | Virtual visit). Selanjutnya, pembuatan foto. 
Pilih tab 3D view | Create photo, lalu akan tampil 
halaman Create photo. Anda dapat mengubah ukuran 
tinggi dan panjang dalam bentuk piksel dan menentu- 
kan kualitas foto. Akan tampak halaman Save photo. 
Tentukan lokasi penyimpanan foto Anda dengan for- 
mat PNG, lalu Save. Klik Save kembali (Gambar 23). 
Membuat video pada area gambar 3D. Pada tab 3D 
view | Create video, akan tampil halaman create vid- 
eo. Atur terlebih dahulu detail-detail video yang Anda 
inginkan misalnya kualitas video. Selanjutnya, rekam 
video dengan cara klik tombol merah di panel Crea- 
te Video. Dengan virtual visit, gerakkan dan telusuri 
tiap-tiap ruangan. Setiap kali Anda mengeklik tombol 
merah, sebuah titik baru akan ditambahkan dalam 
panel Create Video. Setelah jalur area rekaman yang 
Anda buat terasa memuaskan, klik tombol Create un- 
tuk memulai komputasi dari frame video. Setelah se- 
lesai, klik tombol Save. File tersimpan dalam bentuk 
@uicktime. Anda dapat menjalankan file video terse- 
but menggunakan VLC player. Im 

Yuliadi (yuliadi @infolinux.co.id] 


== mE Lesen om = 


e 


i "gë 


pm 


be 


SEEN 
T 


na 


: aen 


aa! 5gs | 


— | knife 


= E 


Menyeleksi dan mengedit ruangan. 


S Prim preview 


Mencetak rancangan rumah. Mengambil foto dari tampilan 3D. Membuat video dari tampilan 3D. 





NETADMIN 


Metode Port Knocking dengan tables 
untuk Membuka Port SSH 


udah menjadi sesuatu yang umum saat ini jika para administrator sistem 





Salah satu service remote login 
yang diincar oleh para hacker 
untuk menjadi sasaran serangan 
adalah ssh. Service ssh ini umumnya 
berjalan pada port 22. Para hacker 
akan melacak ke port 22, guna men- 
dapatkan akses shell pada server 
Anda. Karena untuk mengakses ser- 
vice ssh ini butuh login, para hacker 
umumnya menggunakan teknik 
brute-force attack terhadap service 
ssh. Dari paparan yang penulis te- 
lah sampaikan di atas, timbul suatu 
pertanyaan, bagaimana agar service 
ssh pada server tidak mudah dilacak 
dan diakses oleh orang lain? Salah 
satu jawaban dari pertanyaan ini 
adalah menggunakan metode ketok 
pintu (port knocking). Penulis, kali 
ini, akan mencoba menerapkan cara 
pengamanan menggunakan metode 
port knocking. 

Tujuan utama dari port knocking 
adalah mencegah penyerang dari 
pemindaian sistem seperti ssh 
dengan melakukan port scanning. Ji- 
ka penyerang mengirimkan urutan 
ketukan koneksi yang salah, port 
yang dilindungi tidak akan mun- 
cul/terbuka. Untuk menerapkan 
metode port knocking, umumnya 
dibutuhkan suatu service atau apli- 
kasi yang harus berjalan secara te- 
rus-menerus sebagai daemon yang 
akan mengamati log dari firewall 
yang kemudian membukakan port 
yang dimaksud secara dinamis. 


36 05/2011 ` INFOLINUX 


administrasi sistem di mana pun mereka berada. 


Kelemahan dari implementasi port 
knocking menggunakan daemon 
khusus adalah jika daemon tersebut 
tidak berfungsi atau mati, Anda 
tidak akan pernah dapat mengakses 
service atau port yang dituju. 

Lalu, bagaimana solusi 
atas masalah mati atau tidak 
berfungsinya daemon port knocking? 
Jawabannya cukup sederhana, 
gunakan iptables. Bagaimana cara 
penerapannya? Dalam tulisan ini 
penulis menggunakan modul atau 
ekstensi “recent” untuk penerapan 
port knocking dengan iptables. 
Dalam contoh kasus penerapan 
port knocking ini, penulis bertujuan 
mengamankan service ssh dari 
jaringan. Hanya pengguna yang 
mengetahui urut-urutan percobaan 
koneksi yang benar terhadap port ter- 
tentu pada server yang nantinya da- 
pat atau dijinkan oleh firewall untuk 
mengakses port atau service ssh. 


Skenario 

Untuk penjelasan tentang implemen- 

tasi metode port knocking dengan 

iptables, penulis akan menjelaskan 
penerapannya dengan iptables 
dalam upaya membuka port ssh. 

@ Komputer yang akan diakses ser- 
vice ssh nya dan diamakankan 
service ssh nya adalah komputer 
bernomor ip 192.168.1.212. 

@ Pada komputer bernomor ip 
192.168.1.212 tersebut diterap- 


Linux menyediakan suatu service remote login pada komputer server Linux 
yang mereka kelola guna mempermudah pekerjaan mereka dalam melakukan 


kan kebijakan firewall yang akan 
menolak (DROP) semua koneksi 
dari manapun ke server tersebut. 
Namun, koneksi apapun yang be- 
rasal dari komputer 192.168.1.212 
tersebut kemana pun tidak ditolak 
(ACCEPT). 

@ Firewall (yang terpasang pada 
komputer 192.168.1.212) akan 
membukakan port 22 secara di- 
namis jika pengguna lain dari ja- 
ringan melakukan percobaan ko- 
neksi ke port 2222 pada komputer 
192.168.1.212 sebanyak 3 kali per- 
cobaan dan dalam interval waktu 
10 detik. 

@ Setelah pengguna berhasil diteri- 
ma koneksi ssh-nya lalu keluar 
atau mengakhiri sesi koneksi ssh, 
pengguna tidak akan dapat lagi 
melakukan koneksi ssh. Koneksi 
hanya akan bisa dilakukan lagi 
jika pengguna dari jaringan meng- 
hubungi terlebih dahulu port 3333 
pada komputer 192.168.1.212. Se- 
lanjutnya, pengguna melakukan 
lagi percobaan ke port 2222 se- 
banyak 3 kali dan dalam waktu 10 
detik. 

@ Komputer 192.168.1.212 ini meng- 
gunakan sistem Linux Ubuntu 
10.04, dan menggunakan tool ipta- 
bles versi 1.4.4 


Memeriksa dukungan modul “recent” 
Untuk menerapkan metode port knoc- 
king dengan iptables, pastikan terlebih 


www.infolinux.web.id 


dahulu apakah iptables pada sistem 
Linux Anda sudah memiliki dukungan 
modul “recent”. Cara termudah dengan 
mengetikkan perintah berikut ini. 
root@master:~# iptables -m recent 
iptables v1.4.4: 


recent you Muse 


specify one of ~--set’, ~--rcheck’ 


~--update’ or ~--remove’ 
Try “iptables -h’ or ‘iptables -- 
help’ for more information. 

Jika output dari perintah “iptables -m 
recent” seperti di atas, sesungguhnya 
iptables pada sistem Linux Anda 
telah memiliki dukungan akan modul 
recent. 

Modul recent memiliki kegunaan 
untuk melacak ip address yang ter- 
lihat mengakses atau melakukan per- 
cobaan scanning port. Dengan modul 
recent ini, seluruh ip yang terlacak 
akan disimpan/ditulis ke dalam 
suatu list yang ditentukan. Umum- 
nya, Anda dapat melihat daftar list 
tersebut di dalam file system proc ( 


/proc/net/xt recent/ ) 


Konfigurasi firewall untuk port 
knocking SSH 
Selanjutnya, lakukan konfigurasi 
firewall dengan tool iptables untuk 
menerapkan metode port knocking 
guna membuka port ssh. Lakukan 
perintah berikut ini. 
root@master:~# iptables -F 
root@master:~# iptables -F -t nat 
root@master:~# iptables -F -t mangle 


root@master:~# iptables -X 


Perintah-perintah ini akan meng- 
hapus firewall rules yang mungkin 
sebelumnya telah ada, serta me- 
nghapus user defined chain yang te- 
lah ada sebelumnya. Berikutnya. 
root@master:~# iptables -P INPUT 
DROP 
root@master:~# iptables -P OUTPUT 
ACCEPT 
root@master:~# iptables -P FORWARD 
ACCEPT 


Perintah-perintah di atas akan meng- 
atur agar default policy untuk chain 
INPUT pada tabel filter adalah DROP 
dan default policy firewall untuk cha- 
in OUTPUT dan FORWARD adalah 


www.infolinux.web.id 


ACCEPT. Berikutnya: 
root@master:~# iptables -A INPUT -m 
state --state ESTABLISHED,RELATED -j 

ACCEPT 


Baris di atas menunjukkan bahwa 
traffic yang memiliki status ESTA- 
BLISHED dan RELATED diterima/ 
dijinkan. Berikutnya: 
root@master:~# iptables -A INPUT -m 
Staves cece Naw -wm CEO = CEO == 
dport 22 -m recent --rcheck name 
sshknock --hitcount 3 --seconds 10 


= ACCEPT 


Baris perintah di atas menunjukkan 
bahwa firewall hanya akan mem- 
bukakan port ssh (22) jika ip kom- 
puter client telah terdaftar pada list 
sshknock dengan kriteria hit/jumlah 
percobaan koneksi sebanyak 3 kali 
dalam interval 10 detik. 
root@master:~# iptables -A INPUT 
Si) STALE == IIR -w CED = cele 
--dport 2222 -m recent --set --name 
sshknock =] LOG --log-prefix “knock 


Sems ~“ 


Baris perintah di atas menunjukkan 
jika ada percobaan koneksi ke port 
2222 maka ip komputer yang me- 
ncoba mengakses port 2222 ke dalam 
suatu list bernama sshknock. lihat 
daftar dengan perintah “cat /proc/ 
net/xt recent/sshknock”. 
root@master:~# iptables -A INPUT -m 
Soe cece NAN -m CEO = CEO == 
dport 3333 -m recent --remove --name 
sshknock =] LOG =-log-prelix “knock 


SSma ~“ 


Baris perintah di atas menunjukkan 
jika ada percobaan koneksi ke port 
3333 maka hapus ip komputer ya- 
ng mencoba mengakses port 3333 
tersebut dari list sshknock. Agar 
seluruh konfigurasi firewall yang 
telah dilakukan bersifat permanen, 
maka lakukan perintah berikut ini: 
root@master:~# iptables-save > /etc/ 


iptables.cfg 


Kemudian, agar setiap kali komputer 
booting, firewall rules yang ter- 
simpan dalam file /etc/iptables.cfg 


NETADMIN 


dijalankan secara otomatis, tam- 

bahkan baris perintah berikut ini ke 

dalam file /etc/rc.local, tepatnya di 

atas (sebelum) baris perintah ‘exit 0’: 
iptables-restore -c /etc/iptables. 
c£g 


exit 0 


Uji coba 
Untuk menguji konfigurasi firewall 
untuk port knocking ssh, coba Anda 
akses terlebih dahulu service ssh pada 
komputer 192.168.1.212 dari kom- 
puter lainnya. Dapat dipastikan per- 
cobaan akses service ssh tidak akan 
diterima alias ditolak. Kemudian, 
cobalah perintah berikut ini untuk 
mengakses service ssh pada komputer 
192.168.1.212 dengan mengetuk pintu 
port 2222 (port knocking) sebanyak 3x 
di dalam interval waktu 10 detik. 
LOOE@OEners: =F me —w i 192 HQS. 212 
2222 || me =w 1 192 1068.1. 212 2222 
|| ne =w 1 192.168.131.212 2222 || 


Sela 192.168 1.212 


Jika Anda berhasil melakukan ssh, 
sesungguhnya saat ini pada kom- 
puter firewall (192.168.1.212) jika 
Anda lihat isi dari file /proc/net/xt_ 
recent/sshknock, akan tampak list ip 
komputer client yang berhasil koneksi 
ke service ssh, contoh seperti berikut: 
root@others:~# cat /proc/net/xt 
recent/sshknock 
sre—-192 160. 2.245 tel: 64 last seen: 
4770028 oldest_pkt: 3 4769525, 
4769776, 4770028 
Jika kemudian client logout dari sesi 
ssh pada komputer 192.168.1.212, dan 
kemudian mencoba melakukan ssh 
kembali, ia tidak akan pernah bisa 
melakukannya, sebelum memasukkan 
penghapusan dafar list pada file /proc/ 
net/xt_recent/sshknock, dengan cara 
client menghubungi port 3333 terlebih 
dahulu, seperti berikut ini: 
LOOE@OENerS=-f nec —w DI NG 22 
3333 


Sebagai pembuktiannya coba Anda 
lihat isi file /proc/net/xt recent/ 
sshknock.@ 

Henry Saptono [boypyt@gmail.com] 


INFOLINUX ` 05/2011 


37 


WARNUX 


38 


DAFTAR WARNET BERBASIS LINUX DI INDONESIA 


DKI-Jakarta 


Alcatraz, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
Dexternet, Jl. Meruya Utara No. 38, Jakarta Barat 
Home.Net, Meruya, Jakarta Barat 

Awaludin II, TanahAbang, Jakarta Pusat 

Garasi.Net, Jl. Taruna Raya No. 31, Jakarta Pusat 
Muara Info, Jl. Kramat Jaya Baru Blok G.V No. 476 
Johar Baru, Jakarta Pusat 

ComNet, Petukangan, Jakarta Selatan 

Flash.Net, Warung Buncit, Jakarta Selatan 

Kazenet, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 

M-Net Open Source Internet, Jl. M. Kavling No.3 RT 
11/13, Kebon Baru, Jakarta Selatan 

NixNuxNet, Jl. Nangka No. 6 RT 2/5, Tanjung Barat, 
Jakarta Selatan 

@-Net, Jl. Raya Lenteng Agung, Gardu (Seberang UP), 
Jakarta Selatan 

Simpul, Mampang, Jakarta Selatan 

Tido's.Net, Kebagusan, Jakarta Selatan 

Warnet USS, Jl. Raya Pasar Minggu No.42 Durentiga, 
Jakarta Selatan 

AANet, Condet, Jakarta Timur 

Prima.Net, Kel. Makassar, Jakarta Timur 
WarnetKoe, Pondok Kopi, Jakarta Timur 

Fabian Nei Latumeten II, Jakarta Utara 

AANet, Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara 
Kawan Setia, Jl. Ganggeng Raya No.2a (depan Polsek) 
Tanjung Priok, Jakarta Utara 


Jawa Barat dan Banten 

@ Warnet Nidar, JL. Tentara Pelajar No. 19A, Banjar 

@ GBM Net, Jl. Babakan Loa No. 57 Cimahi, Depan 
Politeknik Gizi Bandung 

@ HeroesNet, Jl. Borobudur Ruko 3C, Cibaduyut, 
Bandung 

@ Amsterdam Internet Cafe, Jl. Raya Kodau (samping 
Alfamaret), Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi 

@ Deja Vu Internet Cafe, Jl. Raya Hankam No. 92-94 
Pondok Gede, Bekasi 

@ Mynett, Jl. Nangka Raya No. 3D Perumnas I Kranji, 
Bekasi 

@ Taz@net, Pondok Surya Mandala Blok P No. 7 Bekasi 
Selatan, Bekasi 

@ Data Prima Comp, Cileungsi, Bekasi 

@ Globalnet, Jl. Jababeka Raya Blok B No. 23 Belakang 
Ruko BCA, Cikarang, Bekasi 

@ Dev-Net, Jl. Raya Kranggan No. 1 Citeureup Cibinong, 
Bogor 

@ Game House, Jl. Songgi Raya No. 5, Bogor 

@ JogloNet, Jl. Siliwangi No. 41 (SMKN 1 / ICT Center), 

Cianjur 
© F&D INTERNET, Jl. Salak II Pondok Cina (belakang 
BSI Margonda), Depok 

@ Majao Computer, Pondok Petir, Sawangan, Depok 

@ R@ung.net, Jl. Mahakam Raya No. 39 Depok Timur, 

@ 

e 

@ 

@ 

Ei 

@ 

@ 

e@ 

© 

@ 

e 

e 

e@ 

@ 

CO 

CO 


Depok 

Waskita.Net, Jl. Sawo No. 24A Pondok Cina (belakang 
Stasiun UI), Depok 

Warnet Ngenet, Jl. G. Sahari VIII / 11A Gg. Senggol, 
FKM UI, Depok 

Warnet Orbital, Jl. Ir. H Juanda No. 53 Karawang 
Barat, Karawang 

Revonet, JL. K.H. Abdul Halim (Depan GGM/UNMA), 
Majalengka 

FriendsNet, Jl. Raya OTTISTA No. 20, Depan Rumah 
Sakit PTP VIII, Subang 

Warnet Naila, Jl. R.A. Kosasih Gg. Ampera 29, Ciaul, 
Sukabumi 

Biru.net, Jl. Angkrek No.74, seberang Gapura ke 
Kampus UNSAP, Sumedang 

O'net Cafe, Jl. Surya Darma 34 Sewan, Tangerang 
@uantum.net, Jl. Sunan Gunung Jati No 50, Ciledug, 
Tangerang 

@.net, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 42, Ciledug, 
Tangerang 

Starnet, Cimone, Tangerang 

KZ Internet Cafe, Jl. Pesanggerahan No. 49 Rt.3/3, 
Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang 

Artanita , Jl. Cieunteung No 112 A (Sebelah SMK 
Artanita] Tasikmalaya 

Citra (Koperasi Pegawai Telkom], Jl. Otista No. 06, 
sebelah Kantor Pos, Tasikmalaya 

Kharisma, Jl. Ampera No. 142, Depan SD Gunung 
Lipung, Tasikmalaya 

Warnet Salsabila I, Jl. Rajawali 105, Kp. Siluman, 
Cibeureum. Tasikmalaya 

Warnet Salsabila II, Jl. Kol. Abd. Saleh Cicurug Ojo 
- Cikalang,Tawang, Tasikmalaya 


Jawa Tengah dan Yogy yakarta 


Warnet BC, Kompleks Terminal Karesidenan Banyumas 
Warnet Pigeon, Ruko KUD No. 04, Jl. Wates KM 10 
Sedayu, Bantul 

ICT Net, Jl. A. Yani No. 68 Kauman, Batang 


@ Adzkanet, Jl. Raya Pucang-bawang KM 4, 
Banjarnegara 

© My-Net, Jl. Menteri Supeno 3C (Gedung Perbain It.1) 
Sokaraja, Banyumas 

e SPECTRUMNET, Jl. Kulon 598 Sudagaran Kecamatan 
Banyumas 

© TopNET, Jl. Raya Jatilawang No. 16 Jatilawang, 
Banyumas 

@ Warnet 88, Jl. Jend. Gatot Subroto 155 Kecamatan 
Banyumas 

CO 

e 

CO 


05/2011 ` INFOLINUX 


MegaNet, Jl. Merbabu 17 Boyolali (samping Rutan), 
Boyolali 

Cafe Net, Jl. Setiabudi No. 17, Brebes 

Fuji Warnet, Jl. Raya Timur Jatibarang Kidul, Brebes 
FOSS net, Kantor Puskud Kab. Brebes 

Lestari Net, Jl. Hj. Siti Aminah No. 23 Dukuhturi 
Bumiayu, Brebes 

AJ-Net, Jl. Urip Sumoharjo 9b Limbangan, Cilacap 
Hastama-Net, Jl. Gerilya 88a Sampang, Cilacap 
PojokNET Internet Cale, Jl. Tugu Barat No. 1 
Sampang, Cilacap 

Metrijaya Net Cafe, Jl. A. Yani No. 12 (Depan 
POLSEK) Adipala, Cilacap 

Tracert Cyber Station, Jl. Raya Jepara Kudus, 
Pecangan Kulon RT 03/02, Jepara 

Java Net, Jl. Duwet No. 4, Karangasem, Kartasura 
Gifa Net, Jl. Raya No. 148 Cepiring, Kendal 

Fir@.Net, Jl. Kh. Noor Hadi No. 34 B (Samping 
Asrama Akper Muhammadiyah), Kudus 

Tit@ Net, Jl. Juwana-Pati KM. 1 No. 2 (Hotel Graha 
Dewata Juwana), Pati 

WWCE, Jl. Untung Suropati 33 Tayu, Pati 
AnantaNet, Jl. Diponegoro, masuk gang Utara Pasar 
Induk Kajen, Pekalongan 

KiosNet LiPI Linux, Jl. Bugenvil Rt.06/07 Purwoharjo 
Comal, Pemalang 

Aidea.net, Jl. S. Parman No. 4, Purbalingga 

AlfaNET, Jl. Ahmad Yani No. 1b Lt. 2 Alfamart Depan 
Terminal, Purbalingga 

GaneshaNET, Jl. Piere Tendean No. 81 Selatan Alun- 
alun, Purbalingga 

JULIOS, Jl. Pujowiyoto 5 b, Purbalingga 

Banyu-Net, Jl. dr Soerparno No.18, Purwokerto 
Warnet 88, Jl. Jend. Sudirman Timur 172 Berkoh, 
Purwokerto 

@ Dago7 Net, Jl. Dr. Soeparno No. 12, Purwokerto 

e Naurah.Net, Jl. Kutoarjo - Ketawang Km. 6, 
Dukuhdungus, Grabag, Purworejo 

Alfa.Net, Parang Barong Sguare 14 Kav 04, Semarang 
Andromeda.Net, Jl. Tanjungsari No. 4, Semarang 
CafeNet69, Jl. Tlogosari Raya 1/69, Semarang 
Exsanet, Jl. Jati Raya Blok Ck3 Ruko Banyumanik, 
Semarang 

GankbuntU Warungilnternet, Jl. Purwoyoso Ic No.30, 
Semarang 

GrandNet - 1, Jl. Sirojudin No. 5 Tembalang, Semarang 
GrandNet - 2, Jl. Thamrin No. 12 Sebelah Pertamina, 
Semarang 

HitNet (GrandNet - 3), Wonodri Baru No. 31 Belakang 
RS Roemani, Semarang 

Homenet, Jl. Majapahit 281A, Semarang 

Infoesia.Net, Jl. Gusti Putri II/No. 40, Semarang 
Magesen Internet Cafe, Jalan Patriot I H-77, Semarang 
Mataram, Jl. MT Haryono 294-296, Semarang 
Starcomp, Jl. Karanglo Pedurungan, Semarang 
Star@net, Jl. Karanglo I No. 64, Semarang 

TrendNet, Jl Tirto Agung No. 13 Banyumanik, Semarang 
WSI Net, Jl. Prof. Sudharto, Tembalang (samping Cafe 
Tugu), Semarang 

Zulinet, Jl. Plamongan Sari Raya 3A, Semarang 
Warnet Amanah, Jl. Raya Sukowati 640, Sragen 

A Ha 7 Comp, Jl. Raya Balamoa - Banjaran 20 
Pangkah, Tegal 

BIXnet, Jl. Pancakarya No. 19 Kajen Talang, Tegal 
BONeX, Jl. H. Samanhudi No. 33 Trayeman Slawi, Tegal 
Brug Abang 99 Warnet, Brug Abang Kajen Talang, Tegal 
BSC Net, Jl. Raya Karanganyar, Tegal 

Era Net, Jl. Moh. Yamin Slawi, Tegal 

Fudu Net, Jl. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal 
Graficia Warnet, Jl. Srigunting No. 41, Tegal 
KSnetcafe, Jl. Abimanyu Kedungsukun, Tegal 

La Tanza Net, Jl. Samadikun Debong, Tegal 

Melati Net, Debong, Tegal 

Nasa Net, Jl. Nakula, Tegal 

Oase Net, Jl. Werkudoro, Tegal 

@ueen Warnet, Jl. Werkudoro, Tegal 

RedMouse Internet Cafe, Jl. Sumbodro No. 34, Tegal 
Soto 99 Warnet, Jl. Raya Talang, Tegal 

Super Net, Jl. Raya Singkil No. 22 Adiwerna, Tegal 
Tecra Net, Jl. Setia Budi No. 35, Tegal 

Wings Net, Tembok Luwung, Adiwerna, Tegal 

Upnet, Jl. Maospati Raya No. 39, Pondok Babadan 
Baru, Selamarta, Babadan, Ungaran Timur 
NugrahaNet, Selomerto No. 150, Wonosobo 

i-KG.Net, Jl. Ngeksigondo No. 62 Kotagede, Yogyakarta 
Jo.Net, Jl. Bantul KM 8,5, Yogyakarta 


Jawa Timur dan Bali 

Bee Cyber Warnet & Hotspot, Perum Telang Indah 
Persada, Jl. Telang Indah Barat I No. 29 Telang, 
Kamal, Bangkalan 

Warnet Galaxy, Jl. A. Yani 03 (depan SMA 1), Blitar 
Warnet Mitra, Jl. Lawu No. 71, Blitar 

Setya Jaya Net, Jl. Panglima Sudirman No. 13, 
Bojonegoro 

SAGA-NET, Jl. dr. Wahidin SH No. 620, Gresik 
XNET, Ruko Pesona Jawa B-3, Hi-Tech Sguare, Jember 
Zencafe i-Net, Jl. Kartini 1A, Banyu Biru, Jombang 
Arnet, Jl. Welirang, Kediri 

At Tagwa, Madrasah Aliyah Negeri 3, Kediri 
Orange Net, Ruko Stadion Brawijaya A3, Kediri 
Titanium.Net, Jl. KH. Wakhid Hasyim, Kediri 
Warnet Bima, Kediri 

Warnet Bina, Kediri 





Warnet ERA, Jl. Raya Kolak 21, utara MTs, depan 
ALKABA Swalayan, Kolak, Ngadiluwih, Kediri 
Warnet Evo, Kediri 

Warnet FastNet, Kediri 

Warnet Plus, Jl. Ahmad Yani, Ruko Stadion Brawijaya 
C-5, Kediri 

Warnet PoS Kediri, Jl. Mayjen Sungkono 32, Kediri 
Warnet Putra Surya Computer, Kediri 

Warnet AWF, Jl. Raya Sugio-Kedungpring, Sugio, 
Lamongan 

Warnet Maju Jaya, RT 03 RW 02, Siman, Sekaran, 
Lamongan 

Warnet SMK Wachid Hasjim, Parengan, Maduran, 
Lamongan 

TuxEdoe, Jl. Panglima Sudirman, Purwosari, 
Wonoasri, Caruban, Madiun 

Warnet Ubuntu, Jl. Raya Genengan No. 256 Rt/Rw 
03/09, Binangun, Pakisaji, Malang 

Warnet Mandiri, Jl. R. Wijaya 5 (Depan Stadion Gajah 
Mada) Mojosari, Mojokerto 

Warnet Paradise, Jl. Raya Kemantren, Kec. Gedeg, 
Mojokerto 

Best.Net, Jl. Musing 633 Kauman, Bangil, Pasuruan 
F@S Warnet, Jl. Durian No. 281, Bangil, Pasuruan 
Bluesky.net, Krajan 05/01, Desa Banjarsawah, 
Tegalsiwalan, Probolinggo 

ARFnet, Jl. Dharmawangsa No. 56B, Surabaya 

Ciber Net, Jl. Simo Kwagean No. 72, Surabaya 
Deepo.Net, Jl. Danakarya No.77 Surabaya 
KampoengCyber, Rungkut Asri Utara No. 9, Surabaya 
RC Net, Jl. Siwalankerto 1/66, Surabaya 

Shinobi.Net, Jl. Mulyorejo 174, Surabaya 

Warnet Smart Office, Karang Menjangan 72, Surabaya 
Warnet Pacarkembang, Gang 3 No. 36, Surabaya 
Prompt.Net, Sidokare Asri Ai/9, Sidoarjo 

Core.Net, JL. Basuki Rahmat 37, Situbondo 

AE Net, Desa Mandirejo, Kec. Merakuran, Tuban 
Bina Tuban, Jl. Basuki Rahmat 73, Tuban 

Hasil Flash Net, Jl. Basuki Rahmat No. 235, Tuban 
Planet Com, Jl. Basuki Rahmat No. 320, Tuban 

Sudra Net, Jl. Basuki Rahmat No. 57, Tuban 

Tamim Net, Jl. Diponegoro No. 45, Tuban 

Toki Net, Jl. KH. Musta'in No. 50, Tuban 

Liberty Cyber, Jl. Gn. Rinjani IXC No. 8, Denpasar, Bali 
YOGA INTERNET 1, Jl. Patimura No 4, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 2, Jl. Gajah Mada 128, Tabanan, Bali 
YOGA INTERNET 3, Jl. Raya Mengwitani, Badung, Bali 


Kalimantan 

e Flink Internet Cafe, Jl. Adhyaksa Komplek Ruko Kayu 
Tangi Permai No R11, Banjarmasin, Kalsel 

@ Raihan-net, Jl. P.H.M. Noor (depan air mancur) 
Barabai, Kalsel 

@ Ciwank.net, Jl. Pramuka No. 15, RT/RW 29/10, Kel. 
Gunung Kelua, Samarinda, Kaltim 


Sulawesi 

MECS, Jl.Mesjid Raya No.17 Sungguminasa, Gowa 

@mAy- Net, Jl. Abd. Silondae No. 127 C (samping 

BCA), Kendari 

Aromanet, Jl. D.I. Panjaitan No. 88 Lepo-lepo 

(samping Trakindo), Kendari 

Jelajah Net, House of Linux. Jl. Perintis Kemerdekaan 

VIII no. 2B, Makassar 

K-Sepuluh Net, OpenSourceNet Cafe, Jl. Perintis 

Kemerdekaan Km.10 No.36, Makassar 

LouphNet, Jl. Aroepala, Hertasning Baru B2 No.26 

(Samping Kampus STIKES Mega Rezky), Makassar 

Toraja.Net, Ruko O3, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 12, 

Makassar 

Zenith Internet Cafe, Jl. Kumala No. 43 A, Makassar 

Kirei Net, Jl. Sam Ratulangi 159 (depan BCA), Manado 

LagaligOS (Lagaligo Open Source) Net, Jl. Andi 

Mappanyukki Ex Jl. Imam Bonjol (Depan SMA 

Kristen) Kota Palopo 

@ Warnet Sintek (Sinjai Teknologi), Jl. Baso Kalaka No. 
10 Sinjai, Sulsel 


Sumatera 


Jack.Net, Jl. Medan-Banda Aceh, Matangglumpang 
Dua, Bireuen, Aceh 

Tarisa, Ruko Simpang Kantor Pos Keutapang, Aceh 
Besar 

Opotumon, Jl. Tgk. Chik Dipineung Raya No. 69, 
Kampung Pineung, Banda Aceh 

Mianova.Net, Jl. Hayatimahim No. 2 RT 20 RW 08 
Tanjungpandan Belitung, Bangka Belitung 
Homy.net, Citra Batam C.233 Batam Centre, Batam, 
Kepulauan Riau 

Kaliber Net, Jl. Pemuda No. 22e Tanjungpinang, 
Kepulauan Riau 

Ulisa.Net, Jl. Cempedak No. 84 Dumai, Riau Daratan 
Kagaya.Net, Jl. Abdul Muis No. 9A, Jati, Padang, 
Sumbar 

AndiNet, Jl. Palembang Batas Kota, samping RM 
Lesehan Lumayan II, Muara Enim, Sumsel 
Delta.net, Jl. Mayor Ruslan III, Pasar Lama, Lahat, 
Sumsel 

IndahNyo.net, Jl. Pelda Saibi No. 1/40 Nasional, 
Prabumulih, Sumsel 

Kambangiwak.net, Jl. Palembang-Prabumulih KM 32 
depan Bank Sumsel, Inderalaya, Sumsel 

Nikita.net, Jl. Jend. Sudirman, Simpang Muara Dua, 
Samping Atlas, Prabumulih, Sumsel 


www.infolinux.web.id 








esa 
AL SUPPORT Reeg 
90 / 021-5388791 (fox) 


= koumen? prama, ipasifikosi, Gar layaran dan harga dapat berubah sebottu- sabtu tanpa penmbertahuan sebadumnya 


feature & fasilities : IB 021 538 £ O y 
dijam inmurah data center : indonesia, usa, singapore | control panel : plesk & cponel | soles(@dijaminmurah.com 4 ` ⁄ 
keris ing edir si narar ah programming 4 php, cgi/'peri, jawa, DSP, ofp.net | database : mysal, & AM dijomir murah Com i 


posigreSOL, MSSOL, MSAccsess | other : fantostico, Ap, backup, statistic 











Ig Paket Lengkap, Ekonomis dan Professional termasuk Konsultasi, Mainteng 
Training & Setup 

Ig Pengalaman lebih dari 5 tahun melakukan migrasi Linux untuk 
perusahaan. perusahaan TBK/ Multinational 

i Hanya butuh waktu 2 - 5 minggu saja (20 Servers, 1000 Desktop Terminals UI 
Mempergunakan Linux Enterprise Bebas | Tidak perlu bayar lisensi Linux 
Enterprise tahunan. 

i Spesialis Linux sehingga sudah sangat berpengalaman dalam melakukan migrasi 

Linux dengan cepat dan lancar tanpa menganggu proses bisnis sehari-hari, 












Paket Software Accounting Lokal yang 100% memakai 

teknologi Web Based 

I Integrated, Pembelian, Produksi (Manufacturing), 
Penjualan, Pajak (PPh, PPH), Multi Currency, Multi 
Warehouse, Heraca, Rugi Laba. 

® Unlimited User, Unlimited Cabang, REAL TIME! 

Server Linux Windows. Client Web Browser, 
Free SMS plugin dengan e5MSis. 


| ; SMS Serv ce 
eSMSis Ver, 2.1 Mobile Plug-in for your Applications 













































For Limu Windows Paket A-Z Linux (PAKAZ) 5 hous 
Gi WEB BASED, Internet Ready @ Linux Concept & Fundamental | = a 
Easily c og d Geo Gergen | enam anakan Ie mesas a 
p Easily conne external dal r=" temet + intranet Server | re š 
| Multi GSM/CDMA Modems with Automatic Same Operators WH WA Linux Internet + Intranet 







BSMSis sending 4 Linux Security 
® Unlimited Users Groups SubGroups 
w | Multi Users, User Quota, 
Gi W SMS to Email, Email to SMS | 
ae PROVEN ! Used by Hundreds of Multinational Companies. 






| Ketik: Info PAMAZ kirim SMG he 0856. 7771030 SMS Server powered by AAS (eww, GAP com) 

















Zimbra Collaboration Suite is a powerful email server solution with | 
unique features: 
WW Email with shared public folders 16 hours 





















Era Pn nasi Si Contacts from Global Address List 
Jl. Letjend. S Parman, Kav ip Shared Calendars (4 days @ 4 hours) 


F. WA ; Jakarta 11480 
(021) 5362390 


yww.Linuxindo.com 


— ET Ze 


F Online document authoring and edit history Limited Seat !! 
MG Instant Messaging & Tasks application 
Store attachments online in a briefcase 


TUTORIAL PYTHON 





Di edisi ini, kita akan melanjutkan 
dengan dukungan builtin command, 
eksekusi program, history, readline, 
pengubahan prompt, serta script 
init/exit. 


Shell10.py: Dukungan Perintah 
Builtin 

Sebagaimana shell-shell umumnya, 
kita juga menyediakan dukungan un- 
tuk perintah builtin yang datang ber- 
sama shell. Dengan demikian, user 
dapat menggunakan perintah-perin- 
tah tersebut tanpa tergantung akan 
program yang terinstal di sistem. 

Perintah-perintah dalam contoh- 
contoh shell sebelumnya (seperti exit 
dan get) diimplementasikan dalam 
if/elif source code shell. Hal ini tentu 
tidak menyenangkan apabila kita 
ingin menambah perintah baru atau 
mengubah perintah yang telah ada. 

Oleh karena itu, dalam shell10, 
kita akan menggunakan satu modul 
shell builtin.py. Di dalamnya, kita 
definisikan semua perintah builtin 
shell. 

Dalam contoh ini pula, perintah 
exit kita implementasikan ulang se- 
bagai perintah builtin. Dengan begitu 
source code shell akan menjadi lebih 
bersih dan keren. 

Sebagai tambahan, import juga 
module readline dalam shell yang 
akan menjadikan fungsi raw input) 
secara otomatis menggunakan fitur 


40 05/2011 m INFOLINUX 


readline. Kini, kita bisa gunakan 
history (panah atas/panah bawah), 
perpindahan karakter dalam perin- 
tah (Ctrl-a dan Ctrl-e) ataupun ber- 
bagai fitur lainnya. Sebagai catatan, 
history akan hilang setiap exit shell. 
Untuk contoh history yang dapat ber- 
tahan antarsesi shell (disimpan), li- 
hat contoh shell12. 


Aturan Fungsi dalam shell builtin.py 

Berikut beberapa aturan fungsi da- 

lam shell builtin.py: 

@ Setiap perintah diimplementasi- 
kan dalam satu fungsi. 

@ Menerima satu argumen bertipe 
string, dengan nilai default telah 
didefinisikan. Dengan demikian, di 
shell, user bisa memberikan perin- 
tah dengan atau tanpa argumen. 

@ Mengembalikan satu seguence 
atau list dengan dua anggota atau 
lebih. Anggota pertama (index 0) 
adalah exit status/code (0 diang- 
gap sukses). Anggota kedua (index 
1) adalah string output yang akan 
dicetak ke stdout oleh shell. 

@ Semua fungsi dalam huruf kecil. 
Perintah bagi user adalah case 
insensitive dan akan selalu dikon- 
versi ke huruf kecil. 


Source Code shell builtin.py (Disimpan di Direktori 
yang Sama dengan shell10.py) 


Hie Noprtanbo 201l; GP 


ita akan membahas berbagai contoh pembuatan shell sendiri. Di edisi 
sebelumnya, kita telah membahas berbagai contoh shell sederhana (termasuk 
penanganan input), bekerja dengan environment variable, serta evaluasi atau 
eksekusi kode Python. 


import time 
import pwd 


import os 


def exit (): 


raise KeyboardInterrupt 


Os. chdin (dir) 
ret = [0, os.getcwd() ] 
Cnc eer DHE, Ss 

ret = [e.errno, e] 


# 


return ret 


def date(format-' $d-$m-$v 
%H:%M:%S'): 
f = time.strftime (format) 


etura l0, £] 


def whoami (index-'0'): 
tiel = oS Gebuld () 
pw = pwd.getpwuid (uid) 
H 
EE 
x = int (index) 
ret = [0, la 1 
except (ValueError, IndexError) : 
ret = fi, 7] 
H 


return ret 


www.infolinux.web.id 


Penjelasan: 

@ Fungsi exit (raise KeyboardInter- 
rupt) mungkin perlu ditulis ulang 
untuk menyesuaikan dengan atu- 
ran fungsi dalam shell builtin.py. 

@ Selain exit, kita menyediakan pe- 
rintah-perintah berikut. 

e cd: pindah direktori (default: 
‘.”) dan kembalikan direktori 
aktif. 

e date: kembalikan string tang- 
gal sesuai format yang diberi- 
kan (default: ‘%d-%m-%Y 
%H:%M:%S’). 

e whoami: kembalikan entri user 
di /etc/passwd sesuai index 
(default: ‘0’; nama user). 


Source Code shell10.py 
#!/usr/bin/env python 


tc) Noprianto, 2011, GPL. 


import sys 
import readline 


Import snell builtin 


def main () : 
while True: 
Input = Faw Input a 
1o arro) 


LE not NNJE s 


continue 
H 
Sanur = input. split) 
# 
cmd = sinput [0] . lower () 
args = input[len(cmd):]. 
strip() 
# 


af hagattr (ehell builtin, 
cmd) : 
rune = getas (ehell 


bua Isaka, Emal) 


if args: 

res = func (args) 
elses 

res = func() 
# 


if len(res) >= 2: 
print res[1] 
else: 


print 'unknown command' 


www.infolinux.web.id 


if name == ° main ': 


main () 
except (KeyboardInterrupt, 
BHOPError) : 
print 'bye' 
H 
sys.exit (0) 


Penjelasan: 

Tidak ada definisi perintah dalam 
source code. Untuk setiap input user, 
kita akan cari ketersediaan fungsi 
dalam shell_builtin.py. Apabila tidak 
tersedia, tampilkan pesan “unknown 
command”. Apabila tersedia (ha- 
sattr) kita dapatkan (getattr). Apa- 
bila argumen tersedia, kita panggil 
dengan argumen. Apabila tidak, kita 
panggil tanpa argumen (argumen de- 
fault akan digunakan). 


Contoh Output 


Welcome to Linux 2.6.21.5-smp (tty3) 


wS0001 login: test 

Password: 

bunuk 2.6.21, 5 smp” 

Last logins, Mon Peo 21 10:06:31 
+0700 2011 on trys. 

No mail. 

° TOER 


unknown command 


: cqd 

/home/test 

: cd /notfound 

[Errno 2] No such file or directory: 
u me Ps Ete) birmelu 

Meme 

/tmp 


: whoami 

wes 

: whoami 5 
/home/test 

: whoami 6 
/tmp/shel110.py 
: whoami 1000 


: date 
32]-02-2011 10:03:16 


: date Tanggal sekarang: %d-%m-%Y 


TUTORIAL PYTHON 


Tanggal sekarang: 21-02-2011 


exiT 


bye 


Penjelasan: 

Test tidak diimplementasikan. Oleh 
karena itu merupakan “unknown 
command”. 


Shell11.py: Eksekusi Program 
Eksternal 

Melengkapi shell10 sebelumnya, di 
dalam shell ini, kita mendukung ek- 
sekusi program eksternal (memper- 
hatikan variabel PATH). 

Untuk setiap eksekusi perintah, 
baik builtin ataupun eksternal, exit 
status/code akan ditampilkan. 

Apabila perintah tidak dikenal, 
pesankesalahan “unknown command 
or executable” akan ditampilkan. 

Pencarian perintah akan selalu 
dilakukan dari builtin, barulah ke 
eksternal. 


Source Code 
#!/usr/bin/env python 


wi) Nopstanso Ee 


import sys 
import readline 
import subprocess 


Import shel oun lean 


def main(): 
while True: 
Input = raw imput (` 
t) Strip) 


LE NOE Input: 


continue 
# 
EE EE Ge ER |) 
H 


cmd = sinput [0] . lower () 
avge = tygur ilen (Emel) s] 
atrio) 
H 
LE hagattr (ehell ut ISA, 
cmd) : 

Tung = getettr lehell 


Did cil. Emel) 


INFOLINUX = 05/2011 41 


TUTORIAL PYTHON 


LE eggs 

res = func (args) 
elses 

res = func () 
# 


if len(res) >= 2: 


print res[1] 


prine “=> cd 
%(res[0]) 
elses 

TEYE 
res0 = subprocess. 
call (sinput ) 
prank “=> al” 
% (res0) 

DENE ° 


print ‘unknown 


command or executable’ 


if meme — == ` iain: 


main () 
except (KeyboardiInterrupt, 
HOPELLOL): 
print “bye” 
# 
sys.exit (0) 


Penjelasan: 

Eksekusi program eksternal meng- 
gunakan modul subprocess, fungsi 
call(). 


Contoh Output 


Welcome to Linux 2.6.21.5-smp (tty3) 


ws0001 login: test 
Password: 
Linus 2.6.20. 5smp. 
Last login; Mon Feb 21 10:10:02 
+0700 2011 on tty3. 
No mail. 
halo 


unknown command or executable 


DATe 
21-02-2011 "Le Lem 
=> 0 


ls --version 
is (GNU) coreutils) 6.9 
Copyright (C) 2007 Free Software 
Foundation, “Ine 


This is free software. You may 


42 05/2011 m INFOLINUX 


redistribute copies of it under the 
terms of 

the GNU General Public License 
chttp://www.gnu.org/licenses/gpl. 
hemls. 

There is NO WARRANTY, to the extent 


permitted by law. 


Written by Richard Stallman and 
David MacKenzie. 


-5 0 


le / net found 
ls: cannot access /notfound: No such 
file or directory 


=> 2 


is -al /bin/is 
"(Wx =e L Foor roor SIYA duka 9 
2007 7 bin) is 
=> 0 


/bin/date 
Mom Feb Dil L0s12-l6 win DOLI 
-5 0 


exit 


bye 


Penjelasan: 

Halo tidak diimplementasikan se- 
bagai perintah builtin dan tidak ter- 
sedia di filesystem. Oleh karena itu 
merupakan “unknown command or 
executable”. 

Gunakan path lengkap untuk pem- 
beda program eksternal dan perintah 
builtin yang memiliki nama yang 
sama. 


Shell12.py: Simpan History 
Di shell10, kita menggunakan read- 
line namun history hanya bertahan 
pada satu sesi shell (tidak disimpan). 
Di dalam contoh ini, history akan di- 
simpan ke file (-/history). 

Ketika shell dijalankan, history 
akan di-load. Ketika shell ditermi- 
nasi, history akan disimpan. 


Source Code 
#!/usr/bin/env python 


ce) Noprianto, 2011, Erin. 


import sys 
import os 
import pwd 


import readline 


DEE = Waa grew 


MODE LOAD “load: 


MODE SAVE 


‘save’ 


def history (mode): 
home = pwd.getpwuid(os. 
getuid()) [5] 
if home: 
hf = home + os.path.sep + 
HISTFILE 
ey: 
if mode == MODE LOAD: 
eee ine, eadi 
history ie (aur ) 
elif mode == MODE SAVE: 
readline, ee 
EE (aur ) 
EE EE 


pass 


def main(): 
while True: 
Input = Law Input (`a 
TN) 


LE not Input: 


continue 
H 
i DEEN SE EE EE 
raise KeyboardInterrupt 
else: 
print input 
ii mame — == ^ Talin EE 


history (MODE LOAD) 
# 
try: 

main () 


except (KeyboardiInterrupt, 


RE BEE 
Drink “bye” 
# 
history (MODE SAVE) 
# 


sys.exit (0) 


Penjelasan: 


www.infolinux.web.id 


Kita menggunakan readline.read 


history. file() untuk membaca file his- 
tory dan readline.write history file() 
untuk menyimpan ke file history. 


Shell13.py: Pengubahan Prompt 
Shell13 menyediakan cara penguba- 
han prompt yang dibangun dari kode 
Python. 

Prompt shell akan didapatkan da- 
ri shell prompt.py (kembalian fungsi 
main()) yang tersimpan pada home 
directory user. Apabila file ini ti- 
dak tersedia atau terjadi kesalahan, 
prompt default akan digunakan. 

Apabila file tersedia dan fungsi 
main() dapat dipanggil, fungsi ini ak- 
an selalu dipanggil setiap input user. 

Bagaimana kalau user mengubah 
isi shell prompt.py (di home)? Kita 
sediakan perintah setprompt yang 
akan reload modul ini. 

Dengan adanya akses ke home di- 
rectory user, sys.path akan berisikan 
home directory user. 


Source Code shell prompt orig.py 
import os 


import time 


def malin () : 
ret = ‘[%s]’ %(time. 


strftime(‘%d-%m-%Y %H:%3M:%S’') ) 


# 
ret += ‘\n’ 
# 
uid = os.getuid() 
LE VLE == 
ret += '#' 
eles: 
ret += ‘S ' 
# 


return ret 


Catatan: 
Root yang aktif di /tmp, akan meng- 
copy file ini ke /home/test/shell pro- 
mpt.py: 
# cp shell prompt orig.py /home/ 
test/shell prompt.py -v 
‘shell prompt orig. py’ -> /home/ 
test/shell prompt .py’ 
Source Code shell13.py 
#!/usr/bin/env python 


www.infolinux.web.id 


Hic) Noporianto, 2011. EPL, 


Import os 
import pwd 
import readline 


import sys 


func = None 


PROMPT DEFAULT = >: ~ 


det get Promot () ° 

global tune 

# 

bey: 
import ciel promot 
reload (shell promot) 
E = getattr (shell Promot, 
meaa | 
Le Callable Kz) s 

Eva = E 
except (ImportError, 
AttributeError) : 


pass 


def main(): 
ger promot |) 
H 
while True: 
LE Lune: 
promot tune) 


else: 


prompt = PROMPT DEFAULT 


Input = Kaw input (prompt) - 


Strip () 
SE 
continue 
H 
SAnpue = Input split () 
cmd = sinput [0] 


if cmd.lower() == ‘exit’: 


raise KeyboardInterrupt 


elif cmd. lower () == 
“SeePcolpe = 

ger promot (l) 
eSEE 


Prine Laour 


_ == ` mAN 7: 
home = pwd.getpwuid(os. 
getuid()) [5] 


TUTORIAL PYTHON 


sys.path.append (home) 
H 
ELys 
main () 
except (KeyboardInterrupt, 
Bobo 
print ‘bye’ 
H 
sys.exit (0) 


Penjelasan: 
@ Dapatkan home directory user dan 
tambahkan dalam sys.path: 
home - pwd.getpwuid(os. 
getuid ()) [5] 
Sys.path.append (home) 


@ Fungsiget prompt() untuk import, 
reload modul shell prompt 
@ Fungsi untuk mendapatkan pro- 
mpt akan disimpan sebagai varia- 
bel global func. 
@ Fungsi func, apabila ada, akan se- 
lalu dipanggil: 
while True: 
LE Tune: 
promot = Fume () 
elses 
prompt = PROMPT_DEFAULT 
input = raw input (prompt). 


strip () 


Contoh Output 


Welcome to Linux 2.6.21.5-smp (tty3) 


wS0001 login: test 
Password: 

Linux 2.6.21.5-smp, 
Last login: Mon Feb 21 10:14:42 
+0700 2011 on tty3. 
No mail. 

[21-02-201 10:15:36] 
$ 

esa 10315340] 
S 

[21-02-2011 10:15:41] 
$ 

[202-2011 _10;15342] 
S 
P1502-201110515-43) 


? 
(21-02-2011 10:15:44) 


INFOLINUX H 05/2011 43 


S setprompt 
[21-02-2011 10:16:34] 
S 

(21-02-2011 10:16:35] 
S exit 


bye 


Shell14.py: Init Script 

Di dalam shelll4, kita membangun 
shell yang dapat menjalankan init 
script yang dibangun dari kode Py- 
thon. 

Init script akan didapatkan dari 
shell init.py (fungsi main()) yang ter- 
simpan pada home directory user. 
Apabila file ini tidak tersedia atau 
terjadi kesalahan, file ini akan dile- 
watkan begitu saja. 

Apabila file tersedia, file akan di- 
import dan fungsi main() akan di- 
panggil satu kali di awal eksekusi 
shell. 

Dengan adanya akses ke home di- 
rectory user, sys.path akan berisikan 
home directory user. 


Source Code shell init orig.py 
def main () : 
for in range (3): 


prince “hello sd’ (a) 


Catatan: 
Root yang aktif di /tmp, akan meng- 
copy file ini ke /home/test/shell init. 
py: 
# cp shell_init_orig.py /home/test/ 
ehell imit oy -y 
“shell init orig.py' -> /home/test 
/shell init.py' 


Source Code shell14.py 
#!/usr/bin/env python 


(E) Noprmrante, 2011 GP, 


import os 
import pwd 


import sys 


def main (): 
pln 


printe “Hello s)’ 


if name == °` main ': 


home = pwd.getpwuid (os. 


44 05/2011 m INFOLINUX 


geruici()) L5] 

sys.path.append (home) 

H 

EEY: 
import smell Laut 
shell imit mein () 

es e ple IMporenuaron : 
pass 

H 

main () 

H 

sys.exit (0) 


Contoh Output 


Welcome to Linux 2.6.21.5-smp (tty3) 


ws0001 login: test 

Password: 

bantu 2 @ 21 5 smp 

bast login. Mom Pee 21 10:16:16 
+0700 2033 om wis 

No mail. 

hello 0 

hello 1 

hello 2 


Hello :) 


Shell15.py: Exit Script 


Di dalam contoh terakhir ini, kita 
membangun shell yang dapat menja- 
lankan exit script yang dibangun 
dari kode Python. 

Exit script akan didapatkan dari 
shell exit.py (fungsi main()) yang ter- 
simpan pada home directory user. 
Apabila file ini tidak tersedia atau 
terjadi kesalahan, file ini akan dile- 
watkan begitu saja. 

Apabila file tersedia, file ini akan 
diimport dan fungsi main() akan di- 
panggil satu kali di akhir eksekusi 
shell. 

Dengan adanya akses ke home di- 
rectory user, sys.path akan berisikan 
home directory user. 


Source Code shell exit orig.py 
def main (): 
pln 


print 'bye bye bye' 


Catatan: 
Root yang aktif di /tmp, file akan 
mengkopi file ini ke /home/test/ 


shell exit.py: 
# cp shell exit orig.py /home/test/ 
shell exit oy -y 
“shell exit orig.py' -> /home/test/ 
shell exit. py | 


Source Code shell15.py 
#!/usr/bin/env python 


(E) Noprianto, 2011 GP, 


import os 
import pwd 


import sys 


def main (): 
Prine “Hello s)’ 


point 


iE name — == °` main ’s 
main () 
# 
home = pwd.getpwuid(os. 
getuid()) [5] 
sys.path.append (home) 
# 
Cry: 
import shell Ss 
ehell exit maim () 
EE EE 
pass 
# 
sys.exit (0) 


Contoh Output 


Welcome to Linux 2.6.21.5-smp (tty3) 


wS0001 login: test 

Password: 

Linux 26,21 , 5 = SO 0 

hast login: Mon Feb 234 10:10:50 
+0700 2011 on tty3- 

No mail. 


Hello :) 


bye bye bye 


Sampai di sini akhir pembahasan 
tutorial pembuatan shell kita. Mari 
sama-sama terus berkarya dan beru- 
saha. dan jangan pernah menyerah 
apabila menjumpai kesulitan. Se- 
lamat mencoba. 

Noprianto [noprianto@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 





MM KENAN B RR ea MA enau. aa AR Të | Juana Em Ba a 

Ar =~ 

- =s BlackBerry 
IMP: T] 

F Free I 1 SES for Photo, poe Edi 





INFO LINUX EXTRA PCMEDIA SPECIAL 


GIMP: Free Photoshop Essential Guide 
Alternatve For Photo Blackberry 


And Image Editor 





` Warm puan a ër 
SENI MENDESAIN VEKTÖR ARTISTIK 
= Methuk io sit 

= EC ies 
= Beer ë Br E 


| 


= kikir ng Lara Reza Age 
= leren basa = 


[eri angur; 
T Trh Dab pori 








ee Le 


PC MILD EXTRA PCMEDIA EXTRA PC MILD EXTRA 
Corel Draw: Seni Windows XP Security. Tweaking PC Demi 
Mendesain Vector Langkah Mempercepat 


Artistik Komputer Tercinta. 





MAJALAH 
EXTRA 

SPEGIAL 
PCMEDIA GROUP 4 


Belajar asyik teknologi 
melalui beragam 





INFO LINUX EXTRA 


Ubuntu: Distro Linux tutorial konkret plus 
M Kini. - 
gn Gi software di CD/DVD. 
Untuk pemesanan langsung hubungi: | 
Sirkulasi Pinpoint Publications (DPKU) | 


Telp: (021) 4682-6816, 7079-6499. Fax: (021) 4682-8919 sirkulasi@pcmedia.co.id | “PUBLICATIONS 


TUTORIAL VBOXMANAGE 





VBoxManage adalah sebuah utilitas 
baris perintah yang memungkinkan 
Anda untuk mengontrol semua fitur 
canggih yang terdapat pada Virtual- 
Box. Dengan VBoxManage, Anda 
dapat membuat otomatis VirtualBox 
Guest OS ketika mesin host login, 
membuat mesin virtual baru, me- 
ngubah pengaturan mesin virtual, 
dan sebagainya. Pada intinya, VBox- 
Manage mendukung segala sesuatu 
yang terdapat pada antarmuka grafis 
(GUI) dan ini benar-benar memperli- 
hatkan semua fitur dari mesin virtu- 
alisasi, bahkan suatu hal yang belum 
kita rasakan saat mengakses melalui 
tampilan GUI. 


Pra-instalasi 
Pada tutorial kali ini, penulis meng- 
gunakan sistem operasi Ubuntu 10.4 
Server dengan IP Address 192.168.0.35 
dan VirtualBox yang telah terinstal 
serta satu buah image ubuntu 10.10 
server, dengan login sebagai user bi- 
asa, bukan root. Jika Anda hanya 
mempunyai root account, bukan nor- 
mal user account, buatlah sebuah ac- 
count (misal user admin dan group 
admin), sebagai berikut. 

# groupadd admin 

# useradd -d /home/admin -m -g admin 

-s /bin/bash admin 


# passwd admin 


46 05/2011 m INFOLINUX 


Membangun Virtual Machine(VM) 


Sekarang, kita akan membuat ubun- 
tu 10.10 server pada mesin virtual 
dengan harddisk 10 GB dan memori 
512 MB. Untuk image ubuntu 10.10, 
server penulis menyimpan di /home/ 
admin/ubuntu-10.10-server-i386.iso. 
Berikut langkah-langkahnya. 
@ Membuat nama virtual mesin 
sistem operasi Anda. 
S VBoxManage createvm --name “ubuntu 


10.10 server" --register 


@ Mengalokasikan memori 512 MB, 
mengaktifkan acpi, mengaktifkan 
network ke bridged(eth0) dan boot 
ke DVD. 

S VBoxManage modifyvm “ubuntu 
10.10 server” --memory 512 --acpi 
on --boot1 dvd --nicl bridged -- 
bridgeadapterl eth0 


@ Membuat Virtual Harddisk de- 
ngan kapasitas 10 GB. 
S VBoxManage createhd --filename 


usu L0 10 server voi gig 10000 


@ Mengarahkan nama sistem operasi 
Anda ke IDE Controller. 
S VBoxManage storagectl “ubuntu 
10.10 Server” — nama SIDE 
Controller" --add ide 
@ Mengarahkan media Virtual Hard- 
disk sebagai IDE di slot Primary 


engelola virtual mesin melalui tampilan antarmuka grafis (GUI) VirtualBox 
adalah hal biasa yang kita lakukan. Bagaimana jika server tidak memiliki 
lingkungan desktop? Kita bisa gunakan command line untuk mengelola 


virtual mesin, yaitu dengan utilitas baris perintah VBoxManage. 


Master dengan type hdd. 
S VBoxManage storageattach “ubuntu 
10.10 server" --storagectl “IDE 
Controller” --port 0 --device 0 
EE NEE “Med Lum wountu 10 bes 


server.vdi 


@ Mengarahkan media image ubun- 
tu sebagai IDE di slot Secondary 
Master dengan type dvdrive. 

S VBoxManage storageattach “ubuntu 
10.10 server" --storagectl “IDE 
Controller” --port 1 --device 0 -- 
type dvddrive --medium /home/admin/ 


ubuntu-10.10-server-i386.is0o 


Import VM yang sudah ada 

Jika Anda sudah mempunyai VM 
bernama “examplevm” yang hen- 
dak dipakai di host ini. Pada host 
lama, Anda seharusnya menemukan 
sebuah direktori “Machines/exam- 
plevm” dan berisi file examplevm. 
xml di direktori VirtualBox. Selan- 
jutnya, salin direktori “examplevm” 
(termasuk file examplevm.xml) ke di- 
rektori baru Machines. 

Jika nama user Anda adalah admin, 
alamatnya /home/admin/.VirtualBox/ 
Machines (hasilnya /home/admin/. 
VirtualBox/Machines/examplevm/ex- 
amplevm.xml). Salin file examplevm. 
vdi direktori lama VDI ke direktori 
baru (hasilnya /home/admin/.Virtual- 


www.infolinux.web.id 


ubuntu? 


Gambar 1. Menjalankan VirtualBox di konsole. 


Box/VDI/examplevm.vdi). Setelah itu, 
Anda harus meregister VM yang diim- 
port dengan perintah berikut. 

$ VBoxManage registervm Machines/ 


examplevm/examplevm. xml 


Menjalankan VM dengan 

VBoxHeadless 

Ada dua perintah di command line 

untuk dapat menjalankan virtual 

mesin sistem operasi Anda, yaitu: 

1. Jika sistem operasi induk Anda 
desktop, Anda dapat menampil- 
kan virtual mesin dengan perintah 
berikut. 

S VBoxHeadless startvm “ubuntu 10.10 


server” 


(Ini berdasarkan nama mesin vir- 
tual Anda dengan disertai tanda 
kutip ganda), seperti Gambar 1. 

2. Jika sistem operasi induk Anda 
server, Anda dapat menggunakan 
tool VBoxheadles yang memung- 
kinkan anda melakukan koneksi 
ke mesin virtual melalui koneksi 
remote desktop sehingga Anda ti- 
dak memerlukan VirtualBox GUI. 
Ketikkan perintah berikut. 

S VBoxHeadless --startvm “ubuntu 


10.10 server” 


Selanjutnya, Anda coba buka me- 
lalui komputer client (bisa menggu- 
nakan Linux desktop atau OS Win- 
dows). Pada Linux desktop, Anda 
bisa memakai perintah rdesktop un- 
tuk koneksi ke VM. Caranya, buka 
Terminal dan ketik “rdesktop -a 16 
192.168.0.35” (sesuaikan dengan IP 
address Anda dengan kedalaman 
warna 16 bit) seperti Gambar 2. Jika 


www.infolinux.web.id 





TUTORIAL VBOXMANAGE 


ubuntu" 


Gambar 2. Menjalankan VirtualBox dengan remote dekstop. 


melalui Windows, Anda bisa meng- 
gunakan tool built-in Remote Desk- 
top Connection untuk koneksi ke VM, 
lalu ketik hostname atau IP Address 
host Anda. Anda pun sudah siap un- 
tuk memulai instalasi dan menggu- 
nakan sistem operasi virtual. 

Untuk mengontrol mesin virtual, 
Anda dapat menggunakan baris pe- 
rintah sebagai berikut. 

VBoxManage controlvm [nama-sistem- 
operasi] poweroff|pause|resume| reset 


savestate 


Poweroff artinya shutdown VM. 
Pause artinya jeda VM. Resume arti- 
nya resume the paused. Reset artinya 
restart VM. Savestate artinya stop 
VM dan save data (seperti hibernate 
VM). Jika Anda ingin keluar dari me- 
sin virtual, berikut perintahnya. 

S VBoxManage controlvm “ubuntu 10.10 


Server” POweror iE 


Melihat Daftar dan Menampilkan 

OS Tertentu 

@ Untuk melihat daftar OS di Virtu- 
alBox, gunakan perintah berikut. 


S VBoxManage list vms 


Dengan menambahkan opsi “-1” 
Anda akan mendapatkan infor- 
masi lebih rinci dari sistem ope- 
rasi yang terdaftar. 
@ Untuk menampilkan informasi OS 
tertentu, gunakan perintah ini. 
S VBoxManage showvminfo “ubuntu 


10.10 server" 


Modifikasi Setting VM 


Beberapa baris perintah untuk 
memodifikasi setingan VM, sebagai 


berikut. 
@ Lihat Versi VBoxManage 


$ VBoxManage --version 


@ Meningkatkan memory VM jadi 1 
GB dengan UUID: 
$ VBoxManage modifyvm ee70808-ab0e- 
Aa SOON memory L024 


@ Meningkatkan RAM Video(VRAM) 
jadi 16 MB dengan UUID: 
S VBoxManage modifyvm ee70808-ab0e- 
A72e-8991-d9b7 11773672 ram 16 


@ Jika VM boots lambat, Anda dapat 
mengurangi beberapa detik waktu 
tampilan logo bios (misalnya, set 
waktu 1000 ms/10 detik): 

$ VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 


server" --bioslogodisplaytime 1000 


@ Mengganti default gambar SUN 
Bios dengan kompresi file BMP 
256-color. 

S VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 
server” --bioslogoimagepath gambar- 


bitmap 


@ Mencegah pengguna dari pemili- 
han perangkat boot device semen- 
tara, misalnya USB. 

$ VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 


server” --biosbootmenu disabled 


@ Mengubah urutan boot dari VM 
tanpa memasuki BIOS. Misalnya, 
akses pertama VM drive DVD, di- 
ikuti oleh harddisk, floopy disk, 
dan jaringan (Anda juga bisa 
menentukan semua perangkat 
ini untuk tidak berperan sebagai 
boot device dan membiarkan slot 


INFOLINUX ® 05/2011 


47 


TUTORIAL VBOXMANAGE 


dalam keadaan kosong). 
S VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 
server" ——-bootl dvd ——hoot2 disk == 


boot3 floppy --boot4 net 


@ Mengkonfigurasi VM untuk men- 
data semua lalu-lintas jaringan 
(memungkinkan jejak pada kar- 
tu jaringan pertama virtual dan 
semua lalu-lintas log ke file yang 
ditetapkan). 

S VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 
server” --nictracel on -nictracefilel 


hama mala aira Log 


@ Menetapkan jumlah memori, mem- 
buat perangkat disk CD-ROM ke 
boot pertama dan menonaktifkan 
dukungan USB. 

S VBoxManage modifyvm “ubuntu 10.10 
server” —-memory 256 poor dvd -—- 


lish: Obst 


Mengatur Resolusi 09 di VirtualBox 
Anda dapat menggunakan baris per- 
intah sebagai berikut. 

VBoxManage controlvm <uuid>| <name> 


SeGVi deOmoden I Me Ses YES AJAS 


Misalnya, Anda ingin mengatur 
Guest OS “ubuntu 10.10 server” de- 
ngan resolusi 1024x600 pada 32 bit 
per pixel, gunakan perintah berikut. 

S VBoxManage controlvm “ubuntu 10.10 


server" setvideomodehint 1024 600 32 


Mengelola dan Menggunakan 
Snapshot 
Anda dapat menggunakan baris pe- 
rintah sebagai berikut. 
VboxManage snapshot <uuid>/<name>[ 
take /delete/restore|restorecurrent 
|edit | showvminfo] cuuid» | «name» [-- 


description <desc>] 


Sebelum Anda melakukan pe- 
rubahan dalam OS virtualisasi ubun- 
tu 10.10 server Anda dapat meng- 
gunakan snapshot dari VM untuk 
mengambil gambar pada saat Anda 
menggunakan OS tersebut (sebelum 
ada penggantian). Untuk melakukan 
take snapshot, gunakan perintah ini. 

S VBoxManage snapshot “ubuntu 10.10 


server” take ambil-snapshotl 


48 05/2011 m INFOLINUX 


Jika Anda mendapat masalah dan 
mesin Anda tidak akan bisa boot 
atau crash, Anda dapat mengguna- 
kan hasil snapshot pada saat OS 
masih stabil. Untuk melakukan ini, 
matikan dahulu mesin virtual Anda. 
Selanjutnya, pilih snapshot dengan 
perintah berikut. 

S VBoxManage snapshot “ubuntu 10.10 


server” restore ambil-snapshot1l 


Atau, jalankan snapshot yang ter- 
akhir kita ambil, dengan perintah: 
S VBoxManage snapshot “ubuntu 10.10 


server” restorecurrent 


Cloning Virtual Disk 

Cloning virtual disk sistem operasi 

ubuntu 10.10 server dimungkinkan. 

Terdapat dua cara untuk melakukan 

hal ini, sebagai berikut. 

1. Melakukan cloning dengan pe- 
rintah copy-paste virtual disk(vdi) 
nya sebagai berikut. 

$ VBoxManage clonevdi ubuntu 10 10 


server.vdi ubuntu-server-backup.vdi 


Atau, dengan perintah copy: 
$ copy ubuntu 10 (server veli 


ubuntu-server-backup.vdi 


Setelah cloning selesai, Anda akan 
mendapatkan pesan error “Failed 
to clone harddisk or failed to open 
harddisk and cannot register hard- 
disk, because UUID already exist in 
the media registry”. Dari keterangan 
error tersebut, diberitahukan bahwa 


UUID sudah dimiliki (ubuntu 10 


10 server.vdi). Jadi, kita harus me- 
ngubah UUID virtual disk yang telah 
kita copy, dengan perintah berikut. 

S VBoxManage internalcommands 


setvdiuuid ubuntu-server-backup.vdi 


2. Melakukan cloning dengan perin- 
tah “clonehd”. Untuk melakukan 
cloning virtual disk, Anda lihat 
terlebih dahulu UUID dari OS 
ubuntu 10.10 server. 

S VBoxManage showvminfo “ubuntu 


10.10 server" 


Selanjutnya, copy UUID dan 
jalankan perintah berikut. 


S VBoxManage clonehd 88937e8b-82d4- 
4eba-b4e2-62b8ae012db ubuntu-server- 


backup .vdi 


Mengukur Kinerja Pemakaian 
Resources 
VirtualBox dapat memantau kinerja 
dan pemakaian sumber daya, baik 
dari host maupun VM. Dengan pe- 
rintah “VBoxManage metrics” Anda 
dapat memantau kinerja CPU/load/ 
user (persentase waktu yang dihabis- 
kan prosesor dalam modus both oleh 
Guest dan VM), CPU/MHz (rata-rata 
frekuensi yang dipergunakan dari 
semua prosesor), RAM/usage/free 
(sisa memori yang tidak terpakai) 
dan RAM/usage/used (besar memori 
yang terpakai). Gunakan baris pe- 
rintah berikut. 

VboxManage metrics 

setup|guery/|collect 

[-period<second>] [--samples<count>] 

[--list] [*/host]<vname>] [metrics_ 


List 


Ingin mengumpulkan informasi 
prosesor dan memory pada VM ubun- 
tu 10.10 server dengan 5 sample se- 
lama 10 detik? Berikut perintahnya. 

S VBoxManage metrics setup --period 
10 --samples 5 “ubuntu 10.10 server” 


CPU/Load/User, RAM/Usage/Used 


Lalu, data yang terkumpul dapat di- 
lihat dengan perintah “query”. 
S VBoxManage metrics query “ubuntu 
10.10 server” CPU/Load/User, RAM/ 


Usage/Used 


Jika Anda ingin terus mengamati ha- 
sil informasi, gunakan perintah: 
# VBoxManage metrics collect -- 
period 3 --samples 5 “Ubuntu 10.10 
server” CPU/Load/User, RAM/Usage/Used 


Tampilkan penggunaan prosesor 
dan RAM pada VM setiap tiga de- 
tik sampai proses diakhiri dengan 
kombinasi tombol CTRL + C. Jika 
Anda tidak menyebutkan nama met- 
rics, nilai dari seluruh metrics akan 
ditampilkan. Akhir kata, selamat 
mencoba! 

Yuliadi (yuliadi @infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id 


Pelopor Training linux & 


The IT Ger? Trend 2011: | emm Wi £ | Open Source di Indonesia A 


= i Convergence 


DEPOK 


Tel. (021) 7874223, 7874224 Fax (071) 


+ Kupas Tuntas esse & Tablet) Uu = u ll. Cinere Raya Blok D No.6 


m Tel. (021) 7545161, 71096406 Fax (021) 7543 
a age aa AN932019 
by: Gita Surya Wijaya e JAKSEL 
(Praktisi IT, Education Program Manager — Axioo indonesia) Lem z = F. s Jl. Mampang Pr rapa ta ekan ya 17 
; | | Tel. (021) 79752 U47115 Fax, (O21) “501953 
JAKBAR 
Jl. Kyai ue Ruko Apartemen 
Taman Gloria Mo. 2150 - Groga 
Tel. (021) 5601884, 13185441 


Fax. (O71) 5601884 


JAKTIM 






Jl, Paus Raya Mo. 92.F - Rawamangun 
Tel (02 1} 478843991 Fax, (021) 478832782 


BEKASI 


Nasional & Internasional me 
Teheran He lama Centersampng Bi Pj 

Mgs Hendri A Tel (021) 88553537, 73742547 Fax, (0211 8853153; 

PADANG 

Jl, Hamka No. 11. Kel. Air Tawar Barat 

Seberang Basko Grand Mall) 

Tel. (0751) 40144 


Investasi: 






TempatWaktu: Early Bird H-1: 
Waktu: (Oo = 127 WTB.) 


'LP3T NURUL FIKRI 


1 el MF Viet | LPIT-MF Jakarta Selatan 


Sabtu, 16 Juli 200 | 


ILP3T-MF Cinere ILP3T-NF Bekasi 


Sabtu, 25 Juni lil | xk Sapiu. 243 Juli 200 | 


NurulFikri.com - info@nurulfikri.com 





ILP3T-MF Jakarta Barat ILPIT-MF Jakarta Timur : CH 39 4780 SMS Only: | Wi 
3318 5441 0816 1314 000 


+ Sabtu. 2 Juli 201 1 Ye PANAH KI, 31 J uli 2011 


S LIN 


SE IN di WNE) INA 





TUTORIAL CHEROKEE 





Cherokee merupakan web server 
engine berkinerja tinggi. Dengan 
kemampuan yang sangat cepat, flek- 
sibel, mudah dikonfigurasi, mem- 
punyai fitur yang komplit, serta 
kompatibel dengan Apache. Chero- 
kee juga support beberapa teknologi 
seperti: FastCGI, SCGI, PHP, CGI, 
uWSGI, SSI, TLS dan SSL encrypted 
connections, Virtual hosts, Authenti- 
cation, on the fly encoding, Load Ba- 
lancing, Apache compatible log files, 
Data Base Balancing, Reverse HTTP 
Proxy, Traffic Shaper, Video Stream- 
ing dan banyak lagi. 

Yang paling membedakan Chero- 
kee dengan web server lain adalah, 
adanya fitur cherokee-admin, yaitu 





Gambar 1. Benchmark Cherokee 


50 05/2011 m INFOLINUX 


dimiliki web server lainnya. 


semacam Cpanel Admin dengan an- 
tarmuka grafis yang user friendly 
yang dapat Anda jalankan dalam ben- 
tuk basis web, dan berfungsi sebagai 
tempat mengatur dan mengonfigu- 
rasi web server. Cherokee-admin ini 
memungkinkan Anda untuk mengon- 
figurasi web server tanpa harus kha- 
watir dengan cara mengedit file teks 
yang ditulis dengan sintaks tertentu. 
Selain memberikan fasilitas Cpanel 
Admin, Cherokee juga menyediakan 
fasilitas cherokee-market yang ber- 
fungsi untuk memudahkan Anda 
dalam mengonfigurasi aplikasi web 
secara otomatis dengan kinerja yang 
optimal. Selain itu, Cherokee dapat 
menangani koneksi yang berbare- 
ngan, memiliki jejak memori rendah, 
dan menyediakan fasilitas load ba- 
lancing. Cherokee cocok digunakan 
di antara berbagai jenis sistem yang 
beraneka ragam juga dari perangkat 
embedded kecil menjadi infrastruk- 
tur yang besar. Selain itu, ia juga 
bersifat multi-platform, menawar- 
kan performa untuk Unix, Linux, 
dan sistem Windows. 

Bisa kita lihat, hasil benchmark 
(tolak ukur) pada Gambar 1. Dalam 
uji coba tersebut, dilakukan empat 
kali pengujian terdiri dari satu, lima, 
sepuluh, dan dua puluh client, Chero- 
kee terbukti memiliki performa yang 


eb server Cherokee merupakan web server engine berkinerja tinggi, 
berkemampuan cepat, dan memiliki fitur cpanel admin berbasiskan web 
yang memudahkan Anda untuk mengontigurasi web server yang tidak 


lebih baik, dalam hal penerimaan re- 
guest/second lebih cepat dibanding- 
kan web server lain. 


Pra-instalasi 

Penulisan kali ini menggunakan 
Linux Ubuntu 10.10 untuk menga- 
tur nama host serverl.example.com 
dengan alamat IP 192.168.0.101, se- 
bagai uji coba dalam membangun 
Cherokee (pengaturan sesuai dengan 
keinginan Anda). Selanjutnya, kita 
mulai melakukan instalasi dengan 
syarat komputer sudah terhubung de- 
ngan repository Ubuntu di internet. 


Instalasi MySQL 5.0 
Untuk menginstalasi MySQL kita ke- 
tikkan perintah berikut. 
# apt-get install mysgl-server 
mysgl-client 


Anda akan diminta untuk memberi- 
kan password untuk user root MySQL 
dan password ini berlaku untuk user 
root@localhost serta root@serverl. 
example.com, jadi kita tidak perlu 
menentukan password root MySQL 
secara manual nantinya. 


Instalasi Cherokee 

Selanjutnya, kita install aplikasi 
Cherokee. Ketikkan perintah di Ter- 
minal Linux berikut. 


www.infolinux.web.id 


Canada Taat Pape - becca Preto 


1 kis Hey “Teka s pi 


- Ë A "EES 


Buet Voited = 


fh, Ha 
WT TëR KEN 


@ Getting Maned Et stet readin = 


E Laroh EH Page së 


Gambar 2. Welcome page. 


# apt-get install cherokee 


Lalu, ketikkan alamat IP webserver 
atau nama host Anda ke dalam brow- 
ser (misalnya http://192.168.0.101), 
Anda akan melihat halaman seperti 
Gambar 2. Dari Gambar 2 kita hanya 
melihat halaman utama webserver 
Cherokee. Lalu bagaimana masuk 
ke admin Cherokee? Untuk masuk ke 
cherokee-admin kita ketikkan perin- 
tah di Terminal Linux berikut. 


# cherokee-admin -b 


ngga 8 
User: admin 
One-time Password: 

JVxd8EaSf4Jbwbh3 

Wada Ines 

URL: http://localhost:9090/ 

Catatan: 
Secara default bind cherokee-ad- 
min hanya mengarah ke 127.0.0.1 
(localhost), yang artinya Anda 
hanya dapat terkoneksi dari sistem 
yang sama. Dengan parameter “-b” 
Anda dapat menspesifikasi alamat 
jaringan yang dapat diakses jika 
alamat IP tidak diperoleh (mengak- 
ses cherokee-admin menggunakan 
komputer lain), hal ini akan mem- 
berikan nomor bind ke semua kartu 
jaringan yang ada, yang artinya 
semua orang bisa mengakses lang- 
sung halaman Admin Cherokee dari 
internet. 

Dari perintah dan hasil output di 
atas, kita akan mendapatkan user 
dan password untuk dapat Login ke 
cherokee-admin. Pada bagian Pass- 
word terdapat kalimat “One-time 


www.infolinux.web.id 


Fenai Pera a 


ee gerne be eee Fan pas ka kandhi. | 





TUTORIAL CHEROKEE 


zg "See 


WÉI ërem kin a ee 


Liar Më RW et Wé Pan 


Corre! Bags 


em. 


Vë =a. — id | Sp `<" 
"ee ii be AR eg 
Ge ingang melamun Laga 


m= ger == BS ee 


Wa Berang Lit 
m pmen L ais = Spe Ip "ke 
Yang = Tarakan 


@ Ba heir 
Sa fe eee a Nas ee rai 
— mm ge ee P pr 


Gambar 3. Halaman utama admin Cherokee, 


Password” yang artinya password 
hanya bisa digunakan sekali saja, 
dan setiap kali kita ingin login, pass- 
word-nya pun akan berbeda-beda. 
Selanjutnya, buka browser lalu ke- 
tikkan pada address Anda: http:// 
192.168.0.101:9090 dan masukan 
user dan password yang Anda dapat. 
Anda akan melihat halaman muka 
Cpanel Admin yang indah dan user- 
friendly seperti Gambar 3. 

Untuk keluar dari admin Chero- 
kee, Anda tekan tombol [CTRL + C] 
pada baris perintah cherokee-admin 
yang sedang berjalan di Terminal 
Linux. 


DATA LENTER : 


INDONESIA - SINGAPORE - CHINA - G 


Install dan Konfigurasi PHP5 
Kita dapat membuat PHP5 bekerja di 
Cherokee melalui FastCGI. Untung- 
nya, ubuntu menyediakan FastCGI 
yang aktif pada paket PHP5. Ketik- 
kan perintah di Terminal Linux: 

# apt-get install php5-cgi 


Selanjutnya, Anda masuk ke /etc/ 
php5/cgi/php.ini, lalu pada baris cgi. 
fix pathinfo-l, Anda hilangkan tan- 
da komentar(;) untuk mengaktifkan- 
nya. Setelah itu, Anda simpan, lalu 
restart Cherokee dengan mengetik- 
kan perintah: 


# /etc/init.d/cherokee restart 


ERMANY - USA - AUSTRALIA 


COLOCATION G]WEB HOSTING 


De Indi Up to : 
WA Ves.» e R w ILA Up to 
lwn “HDD 


= Bw Inti Up to 156 kbps 
= Bis Ik Up MN 


= IP Address ITA 7 


SATA 4 


Sg 
NOC Indonesa - Gd cyber 


LIMUX/BSD 


RP.700.000/BLN IRP.500.000/BLN 


Unlimited data transfer 


128 kbps = B/w Intl Upto: 128 kbps < Space : 20 MB 

100 Mbps = B/w IK Upto: 100 Mbps = Unlimited dolu transfer 
250 GB = Virtual HDD 
= RAM 1 GB DDK 


10G8 < Full Boun 


- E 128 MB = With Control Panel 


'RP75.000/BLNT RP900/BLN 


Linux FreeBSD, and WO8 Hosting VPS apang @ 24 /7 


Dpanel, Cpanel, Web Panel 
POP3, E-mail, FTP 
| CGI, SQI. and much more 


- GERMANY - USA 


HOURS 


ON-LINE SUPPORT 





DAXA NETWORKS | HTTP: | IWWW.ID.DAXA.NET | INFO@DAXA.NET 


HUBUNGI KAMI : ( 021 ) 9700 80 


' HOURS ONLINE SUPPORT 


INFOLINUX = 05/2011 51 


TUTORIAL CHEROKEE 


Wirual Sersar delaull 


Virtual Ser d 


Dera ira us Gë) 


Perda iii Sake Lorient 


Per we era 


Daag 


Gambar 4. Virtual server. 


Mengaktifkan PHP5 di Cherokee 
PHP Secara default tidak diaktifkan 
pada Cherokee. Untuk mengaktif- 
kannya, kita perlu membuka kembali 
control panel Cherokee berbasis web 
(Cpanel Admin). Ketikkan perintah 
di Terminal Linux berikut. 


# cherokee-admin -b 


Lalu, buka browser Anda dan ketik- 
kan http://192.168.0.101:9090. Selan- 
jutnya Anda pilih tab vServers, lalu 
pada default vhost Anda pilih tab 
Behavior dan klik tombol Rule Ma- 
nagement seperti Gambar 4. 

Pada kolom sebelah kiri Halaman 
Behavior, Anda akan melihat semua 
peraturan yang ada saat ini. Selan- 
jutnya, Anda klik tanda plus pada 
Behavior untuk menambah aturan 
baru. Lalu, Anda akan melihat jen- 
dela pop up. Pada kolom sebelah kiri 
Anda pilih languages, lalu pilih PHP 
dan klik tombol Add. Selanjutnya, 
pada jendela Configuration Assistant 
Anda pilih tombol create untuk mem- 
buat aturan PHP seperti Gambar 5. 

Pada Gambar 5, di kolom sebelah 
kiri Anda akan melihat aturan baru 








Gambar 5. Setting PHP. 


52 05/2011 m INFOLINUX 


Les dl Send 





PHP (dengan status NON-FINAL). 
Anda dapat mengubah pengaturan 
default PHP jika Anda suka (tetapi 
lebih baik pengaturan secara default 
dibuat untuk banyak kasus). Pada 
tab Handler, pengaturan PHP berada 
di FastCGI. Selanjutnya Anda ubah 
status NON-FINAL menjadi FINAL, 
lalu pada sudut kanan atas Anda klik 
tombol Save, lalu tombol OK untuk 
menyimpan konfigurasi baru. PHP 
sekarang sudah terdaftar pada ba- 
gian Behavior dengan kolom FINAL 
tercentang. 

Sekarang, masuklah ke Home dan 
klik tombol Stop server dan kemu- 
dian tombol Start server untuk me- 
restart Cherokee. Lalu Tekan CTRL 
+ C pada baris perintah untuk meng- 
hentikan control panel. Sebagai test- 
ing coba Anda Buat file PHP berikut 
di document root /var/www. 

# nano /var/www/info.php 
<?php 
let es ben ee EE 


2S 


Jalankan file tersebut pada browser 
(misalnya http://192.168.0.101/info. 





Gambar 6. Informasi modul PHP. 


php) seperti Gambar 6. Pada Gambar 
6, Anda lihat PHP5 sudah bekerja 
melalui FastCGI, seperti ditunjuk- 
kan pada baris Server API. Jika Anda 
scroll atau turunkan ke bawah, Anda 
akan melihat semua modul yang 
telah diaktifkan di PHP5. 

MySQL tidak terdaftar di sana, 
yang berarti kita tidak memiliki du- 
kungan MyS@L pada PHP5. Untuk 
mendapatkan dukungan MySQL di 
PHP5, kita dapat menginstal paket 
php5-mysql. Paket yang di-install 
seperti berikut. 

# apt-get install php5-mysgl php5 
curl php5-gd php5-idn php-pear php5 
imagick php5-1map php5-merypt php5 
memcache php5-mhash php5-ming php5 
ps php5-pspell php5-recode php5-snmp 
phpS-sqlite phps-tidy phps-xmlrpe 
MAS sasi jamas = son 


Selanjutnya, Anda restart Cherokee. 
Tetapi, sebelumnya Anda non-ak- 
tifkan php-cgi, agar paket tamba- 
han yang telah ter-install dapat di 
jalankan, seperti berikut ini. 

# killall php-cgi 


# /etc/init.d/cherokee restart 


Terakhir, sekarang Anda reload 
http://192.168.0.101/info.php di 
browser Anda dan scroll/turunkan 
ke bawah ke bagian modul kembali. 
Sekarang, Anda akan banyak me- 
nemukan modul baru di sana, terma- 
suk modul MyS@L. Setelah selesai 
instalasi dan konfigurasi web server 
Cherokee, PHP5, dan MySQL, selan- 
jutnya Anda tinggal membuat dan 
menempatkan website Anda. Akhir 
kata, selamat mencoba! 

Yuliadi (yuliadi @infolinux.co.id) 


winada T k St N bei KERA WE kee Rap 28 


Le 
eni mm etawa eee E - 
kap He 


























www.infolinux.web.id 





Lebih Dalam dengan Perintah GAT 


Jika Anda seseorang yang bekecimpung di dunia IT, terutama pengguna Distro Linux, Anda pasti sering menggunakan perintah-perin- 
tah di command line untuk menjalankan suatu perintah eksekusi, salah satunya menggunakan perintah cat. 
Cat merupakan perintah di Linux yang dapat digunakan untuk melihat isi file, membuat isi file, dan menggabungkan beberapa teks file 
menjadi satu teks file. Dari penjelasan ini, secara garis besar, pasti Anda mengerti kegunaannya cat. Tetapi, apakah Anda tahu kalau 
perintah cat mempunyai kelebihan dalam melakukan eksekusinya? Di sini, penulis akan memberikan beragam cara menggunakan 
perintah cat di command line. Untuk melihat versi cat yang terdapat pada sistem, Anda dapat menggunakan perintah berikut. 

S cat --version 


cat (GNU coreutils) 7.4, Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc. 


Sintaks CAT 


cat [OPTION] 2... FILE] 


Beragam Cara Perintah CAT di Command Line 
















1 Menulis teks pada file.txt dan menyalin file.txt ke coba.txt dengan menambahkan teks baru di awal atau akhir isi paragraf pada file. 
txt, lalu tambahkan script “-”. 


Sr cab > Mille ETXE 


Ss cat = mie ext > coba.txt 
S Cat file txt — = coba EXE 


Selanjutnya, ketik sembarang karakter. Lalu, akhiri dengan menekan Enter dan CTRL + D. Secara otomatis, akan dibuat file bernama 
file.txt yang berisi karakter yang Anda ketik tadi. 





2 Menulis teks pada file.txt dengan menambahkan argument. 
Setelah kita masukkan perintah cat << TAMAT - file.txt, berikutnya masukkan teks yang akan kita simpan di file.txt. Pembacaan 
masukan akan terus dilakukan sampai kita mengetikkan kata TAMAT. kalimat “TAMAT” bisa diubah sesuai dengan kalimat yang 
Anda inginkan. 





3 Melihat jumlah semua baris teks pada file.txt. 


S cat -n file.txt 


4 Perintah melihat isi file.txt menggunakan cat secara ascending (A ke Z) dan tac secara descending (Z ke A). 


5 Perintah membuat salinan teks file, menambah teks file, dan menimpa isi dari teks file. 


S Got coba txt so le txt 
S Cat Oba. Ext = fle txt 


5 Membuat image DVD menggunakan perintah cat dan untuk melihat proses pembuatan image DVD pergunakan perintah watch. 
S cat /dev/dvd > /home/ubuntu.iso 














Š watch -n1 du -sh /home/ubuntu.iso 


6 Menggabungkan dua atau lebih pecahan file mp3 atau file teks dan mengarahkannya ke suatu file baru. 





S cat lagu.mp3-aa lagu.mp3-ab lagu.mp3-ac » lagu.mp3 


Yuliadi [yuliadi@infolinux.co.id] 


www.infolinux.web.id INFOLINUX H 05/2011 53 


WORKSHOP APLIKAS 
Optimalisasi Ubuntu dengan Ubuntu Tweak 


Bagi pengguna distro Ubuntu yang tidak tahu bagaimana 
mengatur sistemnya sendiri, disediakan sebuah tool untuk 
membuat hidup Anda lebih mudah. 


Pada distro Ubuntu, ketika Anda melakukan instalasi, 
ada paket yang ter-download dan tidak akan terhapus 
secara otomatis, atau ketika Anda melakukan uninstall, 
paket file konfigurasinya masih tertinggal pada sistem. 
Hal-hal yang disebutkan ini, baru dua dari masalah yang 
ada di sistem Ubuntu. Oleh karena itu, ada baiknya Anda 
optimalkan sistem dengan aplikasi Ubuntu Tweak. 
Aplikasi Ubuntu Tweak akan sangat membantu Anda, 
mulai dari membersihkan cache dari hasil instalasi, 
menghapus paket, mengedit source.list, bahkan mengatur 
program apa saja yang berjalan pada saat sistem Ubuntu 
dihidupkan. Penasaran? Berikut kami paparkan langkah 
instalasi dan cara penggunaannya. 


Instalasi Ubuntu Tweak 
Paket Ubuntu Tweak tidak terdapat di repositori Ubuntu 
dan Anda harus mengambil ppa dari paket ini di tuala- 
trix. Langkah pertama instalasi adalah buka terminal dari 
menu Applications -Accessories -Terminal dan jalankan 
perintah-perintah berikut. 

$ sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa 

S sudo apt-get update 

S sudo apt-get install ubuntu-tweak 


Ketiga perintah di atas akan langsung melakukan instala- 
si Ubuntu Tweak ke dalam sistem Ubuntu Anda. Setelah 
terinstalasi, Ubuntu Tweak dapat Anda akses dari menu 
Applications —System Tools - Ubuntu Tweak. Berikut 
contoh halaman utama Ubuntu Tweak. 


w Uta reit 


a "awia, rnan 


Bpk pikes 
a vw map Welcome bo Ubuntu Tweak! 


$ 
$ 
Kb Ge re a 
i 
A 


Instalasi Paket Third Party 
Selain dari repositori, Ubuntu Tweak dapat melakukan 
instalasi dari sumber lainnya melalui ppa dari paket yang 
bersangkutan. Berikut langkah-langkahnya. 

@ Buka halaman Ubuntu Tweak pada menu kiri di ba- 
gian Applications, pilih Source Center. 

@ Anda akan melihat banyak aplikasi third party. Beri- 
kutnya, klik tombol Unlock dan akan muncul jende- 
la autentifikasi password. Masukkan password user 
sistem Anda. 


54 05/2011 m INFOLINUX 








@ Pilih dengan mencentang aplikasi yang hendak Anda 
install. Jika sudah selesai, klik tombol Refresh. Ppa 
dari paket yang Anda pilih akan terdaftar di repositori 
Ubuntu. Untuk instalasi paket tersebut, pada menu 
kiri di bagian Applications pilih Application Center 
dan berikan tanda centang pada aplikasi yang baru 
saja Anda tambahkan. Terakhir, klik Apply. 


= La Pia Patih 


Wesana 
dh EA LEH Fri, 
Ei D 


SENAT CERET 
d d Char cit 


rr H Se "Se 
kaga Ñami vg: ed es 
- = FE bans 
wei Mei 


Startup 
Bl. 


g an = Tumi red 





Membersihkan Gache Sistem 
Setelah instalasi paket yang ter-download dapat dihapus 
sehingga sistem tidak penuh, atau usai menghapus paket, 
bersihkan file konfigurasi di sistem Ubuntu Anda. 

@ Pada halaman utama Ubuntu Tweak, di menu kiri 
pada bagian Applications, pilih Package Cleaner. Jika 
masih dalam keadaan terkunci, klik tombol Unlock 
untuk membukanya. 

@ Masukkan kembali password user sistem Anda untuk 
masuk ke dalam Package Cleaner di jendela autentifi- 
kasi. 

@ Anda akan melihat menu-menu pada bagian kanan 
yaitu Clean Packages untuk menghapus paket yang 
sudah tidak terpakai lagi, Clean Cache untuk mengha- 
pus paket yang tersimpan setelah instalasi, Clean Con- 
fig untuk menghapus beberapa file konfigurasi setelah 
menghapus paket, Clean Kernels untuk menghapus 
kernel lama yang sudah tidak terpakai, dan Purge 
PPAs untuk menghapus file ppa dari paket third party 
yang tidak terpakai lagi. 

@ Pilih menu yang akan digunakan, berikan tanda cen- 

tang pada paket yang ingin dihapus, klik tombol 

Cleanup, masukkan password user lagi dan proses 

penghapusan akan dilaksanakan. 





KD 
"E 


Tor 


Lg . 
li 
E 


TE 


| 
H 


www.infolinux.web.id 


Pengaturan Desktop 

Bosan dengan tampilan desktop Anda? Di sini, Anda 

dapat melakukan pengaturan banyak hal mengenai desk- 

top. Pada halaman Ubuntu Tweak, menu kiri pada bagian 

Desktop terdiri dari beberapa bagian berikut. 

@ Pilihan pertama, Compiz Setting untuk pengaturan 
compiz fusion yang bisa digunakan untuk efek desktop 
Anda. Apabila belum ter-install, berikan tanda cen- 
tang pada Install Advanced Desktop Effects Setting 
Mana,ger, lalu klik Apply. 

@ Pilihan kedua, Desktop Icon Settings untuk pengaturan 
icon menu pada desktop Anda: apakah pada desktop 
Anda ingin meletakkan ikon computer, home folder, 
dan trash. 

@ Pilihan ketiga, Desktop Recovery untuk melakukan 
backup desktop dan dapat di-restore apabila terjadi 
kesalahan. 

@ Pilihan keempat, GNOME Settings adalah pengaturan 
GNOME dari menu, konten, screensaver dan lain-lain. 

@ Pilihan kelima, Window Manager Setting untuk pe- 
ngaturan dekorasi jendela beserta aksi-aksinya yang 
lain. 





Mengedit File Source.list 

Anda ingin mengedit file source.list pada sistem Ubuntu? 

Ubuntu Tweak dapat melakukannya untuk Anda. 

@ Pada halaman utama Ubuntu Tweak, di menu sebelah 
kiri pada bagian Applications, pilih Source Editor un- 
tuk mengedit file source.list. 

@ Pada posisi ini, halaman ini masih dalam keadaan ter- 
kunci, klik Unlock dan kemudian masukkan password 
user akun sistem Anda. 

@ Apabila ada file yang berisi alamat repositori lainnya 
yang ingin diedit, klik drop down menu pada bagian 
bawah. Kemudian, Anda bisa melakukan editing. 
Setelah selesai melakukan pengeditan, klik tombol 
Refresh untuk memperbaharui konfigurasi file source. 

list. 


& Verte Terik 


Weel core 
Asgikatlani 
E rr 





sowed Dear 


Bien H erh diri 

SHU aa Ho aka Pa edi ai an Pell ee 

ATI WA HR WAS RU IR MN miss ANA Pe BH 

E SAP P Pa Pe Pe! es Ae th kas ai 

ab PANG ie ee Pai HH HA rule Pl en eee 
dab AA a erh Flrubamdu nen ce eed eee il Leet marr it 
dhak PBs i eg Peat ere el pam PEN HE Gadd rara 
dab hits Se Ani pa Tie 


d Peep L tata! 
oa ieee 
P) Tadia [ip 
a USER lahar 


org 


www.infolinux.web.id 


WORKSHOP APLIKAS 


Mengatur Hibernate dan Suspend 

Pusing mencari pengaturan Ubuntu untuk fungsi lock 

screen pada mode hibernate dan suspend? Tenang saja, di 

Ubuntu Tweak sudah ada bagian yang mengaturnya. 

@ Pada menu kiri di bagian System, pilih Power Manager 
Settings. 

@ Pada kolom sebelah kanan, Anda akan menemukan pe- 
ngaturannya, mulai dari kunci layar ketika tidak di- 
gunakan atau dalam mode blank screen, kunci layar 
ketika mode hibernate, dan juga suspend. 


Bower kl arangar Bei rege 
Cre gë ema K 


ar m 


LIT Ki 2 


A 


pn Ee 


E 


gid Bee 


A 
a 
De 
x 
= 
Pu 
w 

j K 
F ka 
Set 
Bi: 





@ Anda juga dapat melakukan pengaturan terang-redup 
layar ketika adapter dipasang pada laptop dan ketika 
laptop berjalan hanya dengan tenaga baterai. 

Semua hal di atas dilakukan untuk melakukan efisiensi 
listrik dan juga penggunaan baterai ketika laptop atau 
komputer dalam keadaan tidak aktif. 


Letak Default Direktori 


Anda bisa melakukan pengaturan default untuk masing- 

masing tipe file. 

@ Pada Personal, ada bagian Default Folder Locations. 
Setelah diklik pada kolom sebelah kanan, ada bebe- 
rapa direktori yang dapat Anda tentukan sendiri letak 
dan posisinya. 

@ Klik lokasi yang hendak Anda ubah letaknya, kemu- 

dian klik Change dan beberapa saat kemudian muncul 

jendela browse untuk mencari letak baru dari direktori 
yang Anda inginkan. 





- Uban Teegak 


p 
a Welcome kelaut Folder Locatlons 


Apallicakiens rou tie charge the prhe of default Pole berg 
Ki Application Catar NP e 


A package cleaner 


bei ne Lebar 


i ¿usay Elin bea bon ell ani dks kuypi Toke 


Der ecko Pakh 


Si Publ: 


a) earn fhm irai anakanak ra 


hee ak a 


kai acute Dator 
ka Lal ai Mirage al Mei 


ia yaaa 
Shareup miaku ile 
A Lsginssarizas 
g TE TET 
Desktop 


=; 
Corpi Bel Liigi 


ES Dëakiep kon Seit 4 


ad trd Zeen 
DE [ik Zon 


a" Gonmei /hamejrakyfiaopampras 


Miah ang Ika 


e 1 i 
| Tema ih fodder! Tomei 


Zaky Abdurrahman [zaky.abdurrahman @infolinux.co.id] 


INFOLINUX H 05/2011 55 


WORKSHOP 


Lilin Menyala 


Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan fasilitas gra- 
dasi warna, blur, dan transparency untuk membuat objek 
berkesan real-look, yakni lilin yang menyala. 


Atur dokumen Inkscape Anda dengan orientasi land- 
1 scape. Caranya, klik menu File » Document Properties 
atau tekan kombinasi tombol CTRL 4 SHIFT 4 D, lalu 
pada tab Page, klik radio button landscape. 


Dengan Rectangle tool |, buat objek segi empat se- 
egen halaman dan beri warna hitam. Objek ini akan 
menjadi background gambar. Buat lagi objek segi empat 
berbentuk batangan memanjang vertikal berwarna putih 
untuk menjadi badan dari objek lilin. 


Pastikan objek persegi panjang putih dalam keadaan 

terseleksi (jika belum, klik icon pick tool fi, lalu klik 
objek persegi panjang tersebut), klik icon Edit nodes fx 
kemudian icon Convert object to path al Perhatikan, 
sekarang, di keempat 
sudut terdapat beberapa 
node untuk memodifika- 
si bentuk. Gunakan node 
ini untuk mengatur ke- 
lengkungan sisi atas dan 
bawah persegi panjang 
tersebut hingga tampak 
seperti in. J 


Buat objek lingkaran dengan icon circle ©. Kosong- 

kan fill-nya (transparan) ubah stroke-nya menjadi 50% 
gray dan ketebalannya 6 
px. Atur ukuran, posisi, 
dan kemiringan hingga 
klop dengan permukaan 
bagian atas objek per- 
segi panjang yang telah 
dimodifikasi tadi. 











Aktifkan panel Fill and Stroke (CTRL + SHIFT + F). 

Blur objek stroke hasil duplikasi dengan nilai sekitar 
20 dan opacity 60. Lalu, ubah Stroke paint-nya menjadi 
Linear gradient. 
Atur gradasi war- 
na gelap terang 
dengan menarik 
garis gradient da- 
ri arah kiri atas 
ke kanan bawah 
seperti gambar di 
samping. 


56 05/2011 m INFOLINUX 














Pilih bagian badan lilin. Pada panel Fill and Stroke, 
D aan tab Fill pilih Linear gradient, kemudian klik tom- 
bol Edit. Di kotak dialog Gradient editor yang muncul, klik 
tombol Add stop dua kali untuk menambah dua node lagi. 
Klik node bulat paling atas, beri warna putih, node di 
bawahnya dengan 10% gray, node selanjutnya 20% gray, 
dan node paling bawah (berbentuk kotak) beri warna 30% 
gray. Gunakan palette warna yang ada di bagian bawah 
program Inkscape. 





= 
hie" . i 


LUH gray = 


JO HERR — 


Selanjutnya, kita akan membuat 
Tan. lilin. Dengan Rectangle tool 
L, buat dua persegi panjang berwarna 
hitam dan gray. Atur posisi keduanya 
saling bertumpuk dengan persegi pan- 
jang hitam di atas persegi panjang gray. 
Dengan Pen tool @), buat sebuah objek 
tak beraturan di bagian atas persegi- 
panjang hitam, beri warna hitam (untuk 
memudahkan Anda, gunakan Zoom tool 
CO untuk memperbesar tampilan). Atur 
kelengkungan sisi bawah kedua persegi 
panjang caranya seperti pada langkah 
nomor 3. Group ketiga objek ini. 


ch 
1 
1 
| 
1 
| 
1 
| 
|| 
| 
| 
| 
Ë 
i 


"J 





www.infolinux.web.id 


Saatnya membuat nyala api lilin. 

Buat objek elips dengan 4 node, 
beri warna putih, dan modifikasi 
semua node tersebut dengan fasili- 
tas pada tool Edit nodes fx seperti 
gambar di samping. 


Buat sebuah objek menutupi ba- 
9 gian bawah objek putih tadi. Gu- 
nakan Gradient tool untuk memberi 
efek warna gradasi. Caranya ak- 
tifkan panel Fill and Stroke (CTRL 
+ SHIFT + F), pada tab Fill klik icon Linear gradient, klik 
tombol Edit. Pada jendela Gradient editor yang muncul, 
klik tombol Add stop. Klik node paling atas pada objek 
tersebut, atur nilai RGB warna R=255, G=212, B=42. Klik 
node di tengah beri warna R=255, G=42, B=42. Klik node 
bawah beri warna R=255, G=127, B=42. Atur kemiringan 
gradasi warna, dari arah kanan bawah ke arah agak ke 
kiri atas, kemudian beri efek Blur dengan nilai 24. 





Bi 208, g i Jia Didi 
Bi 258, g : ki, EE 


Ei ZmH., Go NET Mad 





1 0 objek lingkaran, beri warna biru (#0000FF), 
atur kemiringannya, dan posisikan menutupi bagian 
bawah warna gradient tadi. Beri nilai Blur = 80. 





Duplikasi objek nyala api berwarna putih, 
1 1 beri warna R-160, G-44, B-44 (gunakan 
panel Fill and Stroke), atur nilai Blur-10. Po- 
sisikan tepat di belakang objek nyala api yang 
berwarna putih. Group semua objek kompo- 
nen nyala api ini lalu tempatkan pada sumbu 
lilin. Anda baru saja membuat sebuah objek 
lilin yang menyala. 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP 


Dengan Pen tool FM 
1 ege beberapa objek 
tak beraturan. Dua di an- 
taranya berwarna putih, 
yang lainnya berwarna 
abu-abu sebagaimana pe- 
njelasan pada gambar be- 
rikut. Beri efek Blur dan | 
Transparency. 





Sampai di sini, objek lilin kita telah selesai. Selan- 
1 due beri efek cahaya pada background yang ber- 
warna hitam. Pilih objek background, kemudian, pada 
panel Fill and Stroke pada tab Fill pilih Radial gradient. 


Klik icon Edit nodes fx sehingga pada background 
1 ege beberapa node yang dapat dimodifikasi. Klik 
node segi empat di tengah gradient hingga node tersebut 
berwarna biru (terseleksi). 


Klik warna putih pa- 
1 la palette warna di 
bagian bawah program 
Inkscape. Lalu, pilih node 
bulat di bagian ujung lu- 
ar. Pada palette warna, 
klik warna hitam. 





Terakhir, klik node kotak dan geser ke posisi tepat 
1 bh nyala api lilin. Kemudian, atur ukuran cahaya 
dengan menggeser node bulat ke arah dalam (agar perge- 
seran node terasa halus tidak patah-patah, terlebih da- 
hulu non-aktifkan icon Snap nodes or handles f). 


17 kerja Anda kira-kira akan tampak seperti 
berikut. 







Bentuk Alternatif: 
Anda bisa mencoba bereksperimen dengan bentuk-ben- 
tuk modifikasi lainnya. Berikut ini contohnya. 


Aji (megaproxy2009 @ gmail.com] 


INFOLINUX = 05/2011 57 


WORKSHOP OFFICE 


Membuat Banyak Label dalam Satu Halaman 





Efisiensi waktu bekerja adalah hal yang penting. Bi- 
sakah membuat 20 label bertampilan menarik hanya 
dalam satu lembar kerja dengan LibreOffice Draw? 


Langkah pertama, buka LibreOffice Draw Anda, klik 
menu File — New — Drawing. 


Pada drawing toolbar bagian bawah, klik tombol Rec- 
tangle |]. Alihkan ke kanvas, buatlah sebuah kotak 
dengan posisi bebas. 


e Gi së dë "Ex g 


a | 
SA Rer: 








= 


DEG et ee ee 


1: > i- cee hb 


1 Sila LN | Gain | 





| Rusa Ca ai 


Saatnya menentukan posisi kotak. Klik menu Format 
— Position and Size atau jika Anda ingin menggunakan 
shortcut, gunakan F4. 


Berikan nilai Position X dan Y sebesar 0.00. Pada width 
berikan nilai 1.50 dan height 2.50. Klik OK. 


SS Podkion sad Sira 


Powtion end Sire Saision Bar A Correr Racin 





Kembali ke kanvas, klik kanan pada kotak dan pilih 
Area pada menu yang keluar. 


Pada jendela Area, klik tab Bitmaps dan pilihlah mo- 


tif yang Anda suka untuk background label Anda. Klik 
tombol OK. 


58 05/2011 m INFOLINUX 





Wi Aren 


Area Shadow Trasapanency Colom Gradients Hatching Mtmaps 
Prop 


Artika Tf 
5 Deng 


a a 





Pada kanvas, background kotak akan berubah sesuai 

motif yang Anda pilih. Klik kembali tombol Rectangle 
dan buatlah satu buah kotak lagi dengan posisi ko- 
tak bebas pada kanvas. 


Tentukan posisi kotak yang baru dibuat dari menu 
Format — Position and Size. Saat ini, Anda membuat 
kotak untuk teks label. 


Pada jendela Position and Size, berikan nilai Position 
X dan Y sebesar 0.10 kemudian pada width berikan ni- 
lai 1.30 dan height 2.30. Klik OK. 


fi Poution and Sira 


Powtion end Sire aison Hart A Correr Radian 





@ Aren 
Area Shadow Trasapansacy Colors Gradiantu Hatching Bitmaps 
Apa 
Type 


Desber k 
a 4 
| Grae 5 
Creche E: 
Linear biota 
RA aini ga beluk 
| atau Pe hehe 


Te pelle ht 

| Lire mem 
Linear pelos oran 

| Al reed ein 





www.infolinux.web.id 


1 Je kanan pada kotak yang baru Anda buat kemu- 
dian pilih Area. 


1 1 Beberapa saat kemudian, akan muncul jendela Area, 
pilih tab Gradients dan pilih gradient yang diingin- 
kan, lalu klik OK. (Gambar 5) 


1 PM berikutnya, klik menu View - Zoom dan 
pada jendela Zoom & View Layout klik Optimal dan 
kemudian OK. 


1 deeg akan terlihat besar. Kemudian, pada drawing 

toolbar pilih Teks T dan kemudian tuliskan nama 
label yang Anda inginkan, klik tombol Esc jika sudah se- 
lesai. 


i habh eem Fee 


e eh = ew 











BIUH ERs = = eS E a KK E E a Ë 


Jakarta 


Pia = PA mm ke ë Se 
1 4. menu View — Zoom dan pada jendela Zoom & 

View Layout pilih fit width and height dan klik tom- 
bol OK. 


Gabungkan kedua kotak dengan cara klik tombol 
1. ls pada drawing toolbar, kemudian pilih 
semua bagian kotak dengan melakukan drag dari bawah 
ke atas kotak. 


1 6 menu Modify — Group dan secara otomatis ke- 
dua kotak sudah tergabung. 


1 | piis kotak dan kemudian klik kanan, pilih Copy dan 
kemudian klik kanan kembali, kali ini pilih Paste. 


1 s S posisi kotak kedua, pilih menu Format 
— Position and Size. Isikan nilai Position X sebesar 
1.60 dan Y sebesar 0.00. Klik OK. 


Position and Sire Rotation Slant & Corner Radius 


Pëtten 


Position A 


Position Y 





www.infolinux.web.id 








WORKSHOP OFFICE 


Lakukan langkah di atas sebanyak tiga kali lagi 
1 H nilai X secara berurutan yaitu 3.2, 4,8, dan 
6.4. Hasilnya, Anda akan melihat lima label telah sejajar 
secara horizontal. 


Gabungkan semua kotak dengan cara klik tom- 
20. Select Iz pada drawing toolbar, kemudian pilih 
semua bagian kotak dengan melakukan drag dari kiri ke 
kanan kotak. 


21 Klik menu Edit Con dan lakukan lagi klik menu 
Edit — Paste. 


d # om klik menu Format — Position and Size 
dan isikan nilai 2.60 pada Position Y dan kemudian 
klik OK. 


on mnd kloe 


pad Sire Gatgkea Hart & Carter But 





29... semua kotak kembali dan lakukan kembali 
langkah 22 dengan nilai berikut. Masukkan secara 
berurutan nilai Position Y sebesar 5.2 dan 7.8. 


2 Nn semua Anda lakukan, pada kanvas sudah 
terbentuk empat buah baris label yang seluruhnya 
memuat 20 label. , Mudah bukan? 


Fa 
Took pey rdw bala 


D = 


Ú re ` pn ë i: 


TP Genk ë 


Foie: 


= LEF TES 2 Baki a h ËB 


Zaky Abdurrachman [zaky.abdurrachman@infolinux.co.id] 


INFOLINUX = 05/2011 59 


WORKSHOP PROGRAMMING 
Gara Install Nusaptel 


Salah satu tool pemrograman terkenal di Linux adalah gcc, 
compiler untuk bahasa pemrograman C/C++ dari project 
GNU. Tutorial kali ini, mengupas tool pemrograman untuk 
bahasa pemrograman NUSA, Nusaptel. 


NUSA merupakan bahasa pemrograman karya anak 
bangsa yang dikembangkan oleh Bernaridho Hutabarat. 
Dalam artikel ini, penulis hanya akan membahas proses 
instalasi Nusaptel versi 2.0 yang mencakup compiler, 
linker, dan interpreter. Sistem operasi yang digunakan 
penulis adalah Linux distro openSUSE versi 11.2. Install- 
er Nusaptel versi 2.0 ini juga telah berhasil dites pada be- 
berapa varian Linux yang lain, seperti Ubuntu 9.10 hing- 
ga 10.0, Red Hat 5.0 5.1, dan openSUSE 11.0. 


A. Proses Instalasi Nusaptel 2.0 

Bagi Anda yang belum memiliki installer Nusa, Anda 

bisa lebih dahulu mengunduhnya dari internet atau 
meng-copy dari DVD InfoLINUX. Proses instalasi Nusa 
cukup mudah untuk dilakukan, yaitu mengklik file in- 
staller NUSA yang sudah diunduh (INSTALL.RUN) atau 
di-copy ke suatu direktori (misal di desktop), sehingga 
proses persiapan instalasi akan langsung berjalan. 


Pada tahap ini, akan dilakukan beberapa proses, an- 

tara lain dekompresi dari file installer NUSA itu sen- 
diri, pengecekan sistem operasi yang digunakan, apakah 
sudah sesuai dengan spesifikasi NUSA atau belum, serta 
pengecekan ketersediaan g++. Dalam proses instalasi 
ini, installer NUSA akan secara otomatis men-generate 
sebuah user baru bernama nusa. User nusa inilah yang 
nantinya kita gunakan ketika hendak mengakses atau 
menjalankan aplikasi editor NUSA. Jika seluruh proses 
tadi berjalan dengan baik, akan ditampilkan pesan OK. 
Jika terdapat kegagalan, sebagai contoh karena ketidak- 
sesuaian versi Linux yang digunakan, akan ditampilkan 
juga pesan error/kesalahan. 


K © musa IESERLEEFI 


TT dhia Leg , All Seed, 
dëse: Satire leg be baer) Aa pe nee kenabian ipang papas e 
P Lë 


jd tin Lull Se ing tal] £4 | 
GI gees? (eat ll ba created 





Setelah melewati proses-proses tahapan awal tadi, 

Anda akan dihadapkan pada halaman awal proses 
instalasi NUSA. Klik tombol Next untuk melanjutkan 
proses instalasi. 


60 05/2011 m INFOLINUX 


Í< AMA 
Holi 





CH PS TALLER A8 3 


Pada tahapan ini, disa- 
eg untuk tidak terge- | 
sa-gesa mengklik tombol 
OK sebelum proses instalasi 
selesai dilakukan. Setelah 
proses instalasi selesai di- 
lakukan berulah program 
meminta Anda untuk meng- 
klik tombol OK. 


Te aa G+ 
re saling Da 
Med DN ay a cians 
en Ap “| mee 
‘takes edfoct a ftor ogoan) 
U dana, Click DK SO oi 





Untuk dapat menjalankan aplikasi NUSA, terlebih da- 

hulu kita harus login dengan user account NUSA yang 
sudah di-generate secara otomatis pada saat proses insta- 
lasi aplikasi tadi. 


Anda bisa logout atau klik menu Start | Switch User, 
lalu login dengan user account nusa dan password 
“nusal234” (tanpa tanda petik). 








Setelah login, Anda dapat mengakses aplikasi NUSA 
Ta terdapat pada bagian Applications | Develop- 
ment | VOTO Nusa IPT. Beberapa saat kemudian, akan 
muncul tampilan utama dari editor bahasa pemrograman 
Nusaptel. 


DN O a ` 
Tan 5 


b oven ep 





B. Proses Code Translation di NUSA 


Proses kompilasi program di NUSA menyertakan dua 
macam pendekatan code translation yang berbeda, yakni 
pendekatan compile-link dan pendekatan interpret. Con- 
toh bahasa pemrograman yang menggunakan pendekatan 
compile-link adalah VB.NET dan DELPHI.NET. Sedang- 
kan contoh bahasa pemrograman yang menggunakan 


www. infolinux.web.id 


pendekatan interpret adalah JAVA. NUSA yang memang 
sengaja dikembangkan untuk tujuan pengajaran konsep- 
konsep dasar pemrograman, menyertakan kedua macam 
pendekatan itu untuk menyediakan sebuah media yang 
memudahkan proses pembelajaran terutama yang terkait 
dengan operasi compile, interpret, dan link dalam proses 
code translation. 


Pendekatan Compile-link 

Sebelum melakukan proses code translation, penulis 
1 akan membuat terlebih dahulu sebuah program seder- 
hana Halo Nusa, yang akan menampilkan kata “Halo 
Nusa”. Pastikan Anda menyimpan source code yang su- 
dah Anda tuliskan dengan nama yang sama dengan nama 
programnya, sebelum proses code translation dilakukan. 
Dalam hal ini adalah “Halo Nusa”. 


Progres Hala Base; 


Wold naat! 
| 





Setelah disimpan, barulah dilakukan proses code trans- 
lation. Klik tombol Compile yang terdapat pada bagian 
toolbar aplikasi editor NUSA atau Anda juga dapat me- 
ngaksesnya melalui menu Translate | Compile. Setelah 
itu, klik tombol OK. Pada proses ini akan dihasilkan se- 
buah file intermediate-code, berakhiran .interm. 
kd ka 


FEE EE Sala Wani | 








d gies dilanjutkan dengan mengklik tombol Link. Pada 
proses linking ini, akan dihasilkan sebuah file keluaran 
baru, sebuah file runnable-code berakhiran .run. 





www.infolinux.web.id 


WORKSHOP PROGRAMMING 


Hingga tahapan ini, Anda sudah berhasil melakukan 
An code translation dengan menggunakan pendeka- 
tan compile-link. Anda dapat langsung menjalankan prog- 
ram yang sudah Anda buat dengan mengklik tombol Run 
atau Anda juga dapat mengaksesnya melalui menu Trans- 
late | LinkRun. 


Pendekatan Interpret 

Jika tadi Anda sudah mencicipi sedikit dari sebagian 

kecil bahasa pemrogram NUSA, pada tahapan ini kita 
akan melakukannya dengan sedikit berbeda. NUSA telah 
menyediakan beberapa contoh source code yang dapat 
Anda gunakan untuk membantu proses pembelajaran 
NUSA itu sendiri. Anda dapat mengakses semua file 
tersebut melalui tombol Open. Pada jendela yang mun- 
cul akan terdapat beberapa contoh file berisi souce code 
NUSA yang dapat langsung kita uji cobakan. Penulis 
menggunakan file source code if elsel.source. Anda dapat 
menggunakan file yang lain jika menginginkannya. 


Setelah selesai di-load, akan tampil sebuah program 
Q scaerhana yang menjelaskan dengan sangat mudah 
proses percabangan/seleksi (dalam kasus ini) dalam ba- 
hasa pemrograman Nusaptel. 


Untuk melakukan proses code translation mengguna- 

kan pendekatan kedua, Anda cukup menekan tombol 
Interpret atau mengaksesnya melalui menu Translate 
| Interpret untuk mengakses fitur interpreter yang ada. 
Pada proses ini, hanya akan dihasilkan sebuah file inter- 
mediate-code tanpa file runnable-code nya. 





Hasil dari proses code translation yang baru saja Anda 

lakukan akan langsung ditampilkan di layar monitor 
Anda. 

Nusaptel merupakan media pembelajaran untuk me- 
mahami konsep pemrograman melalui pendekatan yang 
lebih menekankan pada konsep-konsep dasarnya. Ini 
tentu lebih baik ketimbang hanya menghapal beberapa 
keyword tertentu yang hanya akan mengaburkan tujuan 
utama pemrograman itu sendiri. 

Paulus Lucky Tirma Irawan [rukiikun@ gmail.com] 


INFOLINUX ® 05/2011 


61 


WORKSHOP DISTRO 
Bekerja “di Awan” dengan Joli OS 


Dengan komputasi awan (cloud computing), internet 
dan web tidak lagi hanya berguna untuk email, brows- 
ing, dan chatting, tapi juga untuk mengakses berbagai 
aplikasi dan penyimpanan data secara daring (online). 
Joli OS dan Jolicloud adalah contoh sistem operasi 
dan program komputasi awan yang ringan dijalankan di 
komputer dengan spesifikasi rendah seperti netbook 
atau komputer lama. 


Joli OS merupakan sistem operasi atau distribusi Linux 
yang dibuat khusus untuk mengakses komputasi awan 
dengan aplikasi online Jolicloud. Jolicloud memudah- 
kan Anda bekerja di mana saja secara online dengan me- 
ngakses aplikasi dan direktori melalui web dengan alamat 
my jolicloud.com. Joli OS ini, hanya berisi aplikasi desk- 
top yang ringan sehingga netbook dan komputer lama 
dapat menjalankan Joli OS dengan cepat. 

DVD edisi 05/2011 ini menyertakan Joli OS versi 1.2 
dalam bentuk file ISO. Joli OS 1.2 yang dirilis pada 9 Ma- 
ret 2011 ini dibangun dari Ubuntu Netbook Edition versi 
10.04 LTS (Long-Term Support) dengan beberapa per- 
baikan dan update, termasuk telah menggunakan kernel 
versi 2.6.35. 

Joli OS ini berbentuk Live-CD, sehingga dapat di- 
jalankan untuk booting komputer setelah dibakar ke 
CD atau dipindahkan ke USB disk dengan program Un- 
etbootin atau yang sejenis. Proses booting dan instalasi 
Joli OS tidak dibahas secara lengkap dalam workshop 
ini, tapi hanya langkah yang paling penting atau kru- 
sial saja, yakni mengedit partisi harddisk. Jika Anda 
menemui kesulitan dalam menginstalasi Joli OS, Anda 
dapat menanyakan masalah Anda melalui milis majalah- 
infolinux@googlegroups.com atau kirim pertanyaan ke 
email penulis rus@infolinux.co.id. 


Langkah Awal Menjalankan Joli OS 

Ketika komputer pertama di-booting dengan Joli OS 
Live-CD atau Live-USB, Anda diberikan dua pilihan un- 
tuk tetap Live (Try Joli OS without installing) atau diin- 
Prepare dru apace 
Ee 


ar ia Ad Pad Bein: beem A ib eto samana Lá Laag 
"em ET Bac “TITI ET 


Kar Ii ie a Pë gr >= 


O ch ebe Än 


Blo) Ses rag ua; abaran 


Gambar 1. Installer mengedit partisi hard disk 


62 05/2011 m INFOLINUX 








stal lebih dahulu ke harddisk (install Joli OS). Kebutuhan 
partisi harddisk minimal 2 GB, tapi sebaiknya 3 GB atau 
lebih agar Anda punya ruang untuk menyimpan data dan 
menginstal aplikasi baru. Langkah instalasi Joli OS yang 
paling rawan atau krusial adalah saat memasuki program 
pemartisi seperti Gambar 1. Anda dilarang langung klik 
Forward karena pilihan bawaan Joli OS adalah meng- 
hapus seluruh partisi harddisk (Erase and use the entire 
disk) tapi klik pilihan yang lain misal Specify partition 
manually (advanced). 

Salah satu syarat agar dapat menjalankan Joli OS de- 
ngan nyaman, Anda harus menyambungkan Joli OS de- 
ngan akses internet. Setelah Anda berhasil online dengan 
user yang dibuat di web jolicloud.com atau login dengan 
akun Anda di facebook.com, Anda baru dapat menjalan- 
kan aplikasi secara online, misalnya docs.google.com un- 
tuk perkantoran, atau menginstal aplikasi offline seperti 
OpenOffice/LibreOffice. Aplikasi offline bawaan CD Joli 
OS jumlahnya terbatas, antara lain web browser Chromi- 
um dan pemutar multimedia Totem. Tidak tersedia ikon 
menu untuk menjalankan aplikasi offline sebelum login 
ke Jolicloud. 

Klik ikon jaringan (yang 
masih putus) di panel 
kanan atas, lalu pilih jenis 
jaringan yang dapat meng- 
hubungkan Joli OS ke in- = 
ternet. Setelah Joli OS ber- —- 
hasil terhubung ke internet, T 
klik ikon di layar bawah, 

Tm online now!” seperti 
terlihat di Gambar 2. 

Setelah Joli OS terhubung dengan Jolicloud.com, Anda 
harus login ke Jolicloud.com. Caranya, lebih dahulu buat 
akun dengan klik “Sign Up” atau login menggunakan 
akun Anda di Facebook.com dengan klik “Login with 
Facebook”, seperti terlihat di Gambar 3. 


You need to be connected to the 
nternat in order to continu 





Gambar 2. Joli OS membutuhkan akses internet 


|| 33 Cal 
Welcome to Jolicloud, f Logis th i acabesoa, 


w | PE 


Gambar 3. Login dengan akun Jolicloud atau Facebook 


Setelah login, tampilan desktop Joli OS akan disinkron- 
kan dengan konfigurasi desktop akun Anda di Jolicloud. 
Saat pertama mengakses Jolicloud.com, hanya ada dua 
ikon aplikasi lokal, yaitu Browser dan Facebook, seper- 
ti terlihat di Gambar 4. Local Apps berisi aplikasi yang 


www.infolinux.web.id 


telah terpasang di Live-CD atau harddisk. Local Settings 
adalah program untuk mengatur desktop Joli OS, seperti 
System | Preferences dan System | Administration untuk 
mengatur monitor, jaringan, font, dan sebagainya. Desk- 
top utama seperti Gambar 4 ini disebut Dashboard. 





Gambar 4. Desktop sederhana Joli OS 


Menginstal Aplikasi dan Sinkroniasi Online 

Untuk memasang aplikasi secara online pada Joli OS, 
klik tanda plus (4) di kiri atas pada Dashboard. Proses ini 
akan membawa Anda ke desktop aplikasi seperti Gam- 
bar 5. Aplikasi yang ada di desktop ini dapat Anda pa- 
sang dengan klik Add. Dengan meng-klik Add, Joli OS 
akan mengakses server repository untuk mendowload 
dan memasang di harddisk, lalu menampilkan ikonnya 
di Dashboard. Setelah terpasang, kata Add berubah jadi 
“Added”. 





Gambar 5. Aplikasi online yang dapat dipasang di lokal 


Klik tombol A di sebelah kanan + untuk kembali ke 
Dashboard. Anda akan melihat ikon aplikasi yang telah 
di-Add. Jika ikon masih remang-remang, artinya aplika- 
si belum selesai terpasang di harddisk sehingga belum 
dapat dijalankan. Sebagai contoh, penulis memilih be- 
berapa aplikasi, yakni Skype, Wine, Brasero, dan Cheese 
sehingga tampilan Dashboard Anda akan tampak seperti 
Gambar 6. 





Gambar 6. Dashboard yang telah berisi tambahan beberapa aplikasi 


www.infolinux.web.id 





WORKSHOP DISTRO 


Dashboard seperti Gambar 6 ini akan disinkronkan 
(muncul tulisan SYNCING di kanan atas) dengan akun 
di my.jolicloud.com, sehingga di mana pun Anda bekerja 
dengan Joli OS dan login ke my.jolicloud.com maka Anda 
akan mendapatkan tampilan Dashboard yang sama. Jika 
belum disinkronkan atau dalam proses sinkronisasi, 
tampilan awal warna ikon masih remang-remang. Ini 
menunjukkan aplikasi belum selesai didownload dan di- 
pasang pada Joli OS yang Anda gunakan. 


Menginstal Aplikasi Lokal di Desktop 

Maksud menginstal aplikasi lokal di sini adalah me- 
masang ikon aplikasi yang telah terinstal di Joli OS. 
Caranya, pada Dashboard, klik ikon Local Apps untuk 
melihat aplikasi yang telah terpasang di Joli OS, misalnya 
OpenOffice.org. Untuk menambahkan ikon aplikasi lokal, 
klik ikon Add a Local App di kanan atas. Hanya aplikasi 
yang sudah terpasang di harddisk yang dapat diinstal ke 
desktop. Dalam contoh ini, terlihat aplikasi yang telah di- 
instal adalah OpenOffice.org karena penulis sudah men- 
ginstal OpenOffice.org sebelumnya. 


isk à L uw àd Ba ja 





Gambar 7. Daftar aplikasi lokal dan cara menambahkan ke desktop 
Jika Tidak Ada Akses Internet 
Anda tidak | 

perlu khawatir Ea 





De feu F 


| Fur wrth jie 


jika tidak ada ET 
akses internet 
karena Joli 


Hi mekar 
ES Chev crea 
El] chems Webcam Bah 


WF Cream Web frown | 


OS tetap bisa | ! W 
digunakan un- Të 
tuk bekerja. 

Misalnya,men- 
jalankan apli- 
kasi OpenOf- 


WR Cane Uae arai TET 
e pah Fe Era 
e cilicica mi LS Creator 
e Mous: Png Jati 





fice.org untuk | tee | — 
mengedit tu- Gambar 8. Menu Alt-F2 untuk menjalankan program tanpa internet 


lisan, spreadsheet, presentasi, atau Totem untuk memu- 
tar video atau lagu. Caranya, tekan dua tombol secara 
bersamaan Alt + F2. Di layar akan muncul menu untuk 
menjalankan aplikasi yang telah terpasang di harddisk. 
Anda juga dapat menjalankan program Terminal den- 
gan tombol Alt + F1, sehingga dapat memberi perintah 
atau menjalankan program dari prompt Terminal. 
Rusmanto [rus@infolinux.co.id] 


INFOLINUX ® 05/2011 


63 


KUIS 

















) ADATA 


Ingin mendapatkan hadiah 
EXTERNAL STORAGE 
ADATA CH91 250 GB? 








ADATA 
menyediakan 1 buah 
EXTERNAL STORAGE 
ADATA CH91 250 GB 
untuk 1 orang pemenang. 
Baca keterangannya di 
bawah ini. 


Onna m O o P dä DD Kk Are DI = 
t O D Pir OO < zJ Orä Pä WH 
ki GC = Om Ip Oo SO E rg 
CPP DOS Isi Pi Pä ti Hda NG 
CO Gär OMB WAN G Z OS GQ m=: E 
C, G) rëm D Pä SO D OD COP 
— Pi G) rg SZ Di Z: zJ ZZ PŠ Á CH rz] 
COD Dräi Se DONATE D re 
ta OO O > m dc O rg = Si E 
HSK D = = = G D HE J rr] o = 
G) = Di D P < KO P Se Z rä G m I 
ONAN J I; iÁ zJ O AH HOM KR 
zb CO bie ORK MHA G: J = Pi D 
Hm < = CU = D < Pä D G) zJ G, D GO G 
cy CP < t3 = D D 4 O EJ z] tn SC 














Garanya: 


Di antara susunan huruf dalam kotak di atas, tersembunyi beberapa tulisan nama distro Linux. Arah tulisan bisa berupa horizontal, vertikal, 















maupun diagonal dengan arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 





Sebutkan versi Debian dari kode nama rilis distribusi Debian yang tersembunyi dalam gambar di atas! 
A. 4.0 B. 5.0 C. 6.0 








Kirimkan jawaban Anda melalui SMS (Short Message Service) dengan format: LINUX<spasi>05<spasi>[Jawaban A/B/C]<spasi>Nama 


Contohnya: LINUX 05 A Budi Santosa Sie ëmge PENI 
Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke 9333 (tarif Rp2000---/SMBS, berlaku untuk semua operator) sap one fren FA 


atau melalui kartu pos yang dilengkapi kupon kuis yang terdapat pada halaman ini ke Kuis InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta, 10430. 


SMS atau kartu pos diterima paling lambat 3 Juni 2011. Daftar pemenang akan kami umumkan pada InfoLINUX No. 07/2011. 





Pemenang harap menghubungi Sekretariat Redaksi /nfoL/NUX melalui telepon (021) 315-3731 ext. 127 atau e-mail ke evawani.putri@infolinux. 
co.id untuk verifikasi (tanpa verifikasi dan pengambilan hadiah hingga dua bulan semenjak pengumuman ini, hadiah dinyatakan hangus). Setelah 
verifikasi berhasil, pemenang yang berdomisili di Jabodetabek bisa mengambil hadiah di kantor Redaksi InfoLINUX setiap hari/jam kerja, Senin- 
Jumat, 9.30-16.30 WIB dengan menyerahkan kartu identitas yang masih berlaku. Hadiah bagi pemenang di luar Jabodetabek akan dikirim via pos 
(ongkos ditanggung pemenang). InfoLINUX tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan hadiah yang terjadi selama pengiriman. 


o k 
L L 
L L 7 
1 
d D 
(NN? | 


64 05/2011 m INFOLINUX www.infolinux.web.id 


berlangganan hemat 


DENGAN DVD B GB a 





isi BE Dn 


Membangun sistem kursus berbasis web 
Moodle tanpa dibatasi oleh tempat belajar 


ad = Hubungi: 


NOTASI MATEMATIKA | Sirkulasi Pinpoint Publications (DPKU) 





DENGAN FORMULA... 
ISTRO UNI Telp: (021) 4682-6816, 7079-6499 
Fax: (021) 4682-8919 


e-mail: sirkulasi@pcmedia.co.id 


Ibertudenta: - 
Pelajari desaku araña C“. 
dengan UberStdent | 





FORMULIR BERLANGGANAN 


DATA PRIBADI 
(Pilih dengan tanda V dan isi dengan huruf kapital) 


[v] Saya ingin berlangganan majalah InfoLINUX: 
NO. | WILAYAH PAKET HARGA 
LANGGANAN LANGGANAN 
1. | Jabodetabek [] 6 Bulan (6 Edisi) Rp229.500 
LI 1 Tahun (12 Edisi) 


Rp432.000 
O 6 Bulan (6 Edisi) 


Rp240.000 
O 1 Tahun (12 Edisi) Rp450.000 


Pulau Jawa 


(Jateng, Jabar, Jatim) 


3. | Bali/Sumbar L] 1 Tahun (12 Edisi) Rp540.000 
4. | Sumut/Kalimantan/Sulawesi O 1 Tahun (12 Edisi) Rp558.000 


| S1 Tahun (12 Edisi) | RpS58.000 


Nama Lengkap: 
Alamat: 





Kode Pos: 
Telepon: Fax: 
Mobile/ E-mail: 
Mulai berlangganan Edisi: 


Cara Pembayaran: 

Transfer ke BCA Cabang Rawamangun 

a/n PI DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA 
No. Rekening 094 303 3533 


| Bukti transfer & formulirini | 
| harap di-fax ke (021) 4682-8919 | 
l ° I 
| Up. Bagian Langganan | 


MAKIN DEKAT 
DENGAN ANDA 


LUAR JAWA Medan: Pustaka Obor 
061-4145622 e Pekanbaru: Jack 0761- 
27706 e Padang: Taman Bacaan 0751- 
35150 e Palembang: TB Sriwijaya 0711- 
320679 e Jambi: Gloria 0741-23360, 
Elieson 0741-24424 e Bengkulu: TB 
Zaldy 0736-24291 e Pangkal Pinang: 
Supermini 0717-423973, Idris Hadi 0717- 
424547 e Tanjungkarang: Tohoma 0721- 
261839, Intisari 0721-64026 e Pontianak: 
Angkasajaya 0561-734689, Ridho 0561- 
775843 e Balikpapan: TBTerang 0542- 
421301, Antra 0542-396003 e Samarinda: 
Aziz 0541-260235, A.Terang 0541-741768 
e Banjarmasin: Naprin Budhi 0511-65475 
e Palangakaraya: Fathir 0536-28317 e 
Makasar: Telly 0411-321795, IndahJaya 
0411-330707 e Kendari: TB Ade 0401- 
21613 e Palu: Ramedia 0451-421218, 
Masrun 0451-423805 e Manado: Lok 
Book Store 0431-852734 e Denpasar: 
Corsica 0361-226358, TB Anna 0361- 
427594, Gunung Agung dan Gramedia e 
Mataram: Titian 0370-622188 e Kupang: 
Rapi 0380-832033 


PULAU JAWA Cilegon: Torpedo 
Agc 0254-391460 e Serang: Estica Agc 
0254-202292 e Bandung: Alphabet Agc 
022-6006000, Gunaraya 022-4232513, 
Wahyudin Agc 022-6011414 e Garut: 
Monita Agc 0262-23479 e Tasikmalaya: 
Nasuha 0265-334064 e Indramayu: 
Kompas Agc 0234-484032 e Cirebon: 
Cirebon Agc 0231-203376 e Tegal: Tegal 
News Agc 0283-356138 e Pekalongan: 
TB Rajamurah 285- 424463, Fajar Agc 
0285-431466 e Semarang: Erlangga Agc 
024 -8313405, Hartono Agc 024-3545301, 
Adila Agc 024-3560615, Hariani Agc 024- 
3541832, TB Prasojo 024-569561 e Solo: 
TB ABC 0271-644345, Sendang Mulia Agc 
0271-633751 e Yogyakarta: Hidup Agc 
0274-587921-Lamhaba 0274-541808, 
Togamas, dan Gramedia e Magelang: TB 
Larista 0293-368060 e Purwokerto: TB 
ABC 0281-638344, SHS Agc 0281-622485 
e Surabaya: Kantor Perwakilan 031- 
8291511, Gunung Agung dan Gramedia e 
Malang: Yahya Oentoeng 0341-3410105 
e Kediri: TB Alief 0354-684211 * Jember: 
TB Amanah, Gunung Agung 


TOKO BUKU JABOTABEK 
Maruzen: Blok M 7268334, Sultan 
Agung 8307641 e Kharisma: Cijantung 
87793375, Cinere 7534125, Cilandak 
78840163, Taman Anggrek 5639343, 
Puri 5822629, Pamulang 7445019 
Kalimalang 8601887, Klender 86605956 
e Gramedia: Matraman 8581763, Pondok 
Indah 7506997, Pintu Air 3843800, 
Melawai 7203445, Gajahmada 2601234, 
Citraland 5606363, Pluit 6683620, Cinere 
7540663, Bekasi 8840401, Bogor 0251- 
356341 e Gunung Agung: Pondok Indah 
1506901, Taman Anggrek 5639045, 
Citraland 5681512, Kwitang 3102004, 
Blok M 7209344, Arion 7413078, Atrium 
3867831, Lokasari 6254730, Bogor 0251- 
326876 e News Stand Niaga Tower 
2505250 e Time PI 330434 e Newstand 
WTC Sudirman 5211216, Mandarin 
5678888 e Trio 7982331 e JBC Kalibata 
7970350 e CabangTB Utama 












LINUX 


D 


d ú | a 
JE] LRH i HP 
SUT EFITTTNTI 






H 


LE 
| 







pi 


RH) 


ise H LT 
KAH 


Ba W NIE RE Ti 


Aplikasi Manajemen Personalia 


Mengelola data personalia memang susah-susah sam- 
pang. Namun, jangan khawatir, dengan DSP, Anda dapat 
dengan mudah mengelola data personalia perusahaan 
melalui fitur-fitur di dalamnya. 


EDISI MENDATANG 


= 


InfoLINUX 06/2011 


Terbit 
6 Juni 2011 


Easy Step by Step 
Linux Clustering 


Eksis di Twitter dengan Hotot 


Twitter sebagai salah satu situs jejaring sosial yang di- 
gandrungi orang di seluruh dunia. Mudahkan update 
status dan keeksisan Anda di Twitter dengan aplikasi 
Twitter client, Hotot. 





Menulis Bahasa Arab 


Ada berbagai bahasa yang dapat Anda gunakan dalam 
LibreOffice. Lalu, bagaimana cara menulis bahasa Arab 
di LibreOffice Writer dengan baik dan benar tanpa harus 
melakukan translate pada Google Translate. 





Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


GG 05/2011 m INFOLINUX 


Membuat Boneka Lucu 


Anda penyuka boneka berbentuk lucu dan unik? Saat- 
nya merancang sendiri bentuk objek boneka lucu dengan 
penerapan penggunaan fasilitas Blur, Opacity, serta ma- 
nipulasi warna objek dengan gradasi warna. 


www.infolinux.web.id 








“LINUX [JOH III 


PCMedial DT CI TIDT 


— Em pens | 
ie tu 

Lamas Lista Sik Tia € arrar | Et z 
Buku Linux yang 
mengulas tentang 
distro openSUSE 
mulai dari 
instalasi hingga 
mahir sebagai 
administrator 
sistem dengan 
YaST2. Juga 


Deskt Te 
Buku lengkap 
yang membahas 
Linux Mandriva 
2010 berikut 
penggunaan 
aplikasi desktop 
yang ada di 
dalamnya untuk 


Pandai menguasai 
distro Linux 
Fedora mulai dari 
aplikasi simpel, 
multimedia, 
keamanan, 


CMS, virtualisasi, jaringan intranet dan 
internet, serta konfigurasi wireless LAN. 


Panduan 
Praktis 
Memba- 
» ngun Ser- 
"ver Mail, 
Qmail, dan 
Squirrel- 
mail 
Bagi yang ingin menge- 
tahui cara meng-install 
dan mengonfigurasi server 
e-mail Omail, dan webmail 
Sguirrelmail, Anda harus 
membeli buku ini! 


Rp35.000 


~ Kuasai 
= teknik-teknik 

~ membuat 
objek desain 3D, dengan 
menggunakan aplikasi 
Photoshop CS2. Pelajari 
buku ini, dan Anda akan 
dapat membuat desain 3D. 


Rp40.000 


Mandriva 
Linux 2006 
== Gunakan 
distro 
Mandriva 
Linux 2006, 
| dalam akti- 
vitas sehari- 
hari di kantor, penggunaan 
internet dan multimedia di 
warnet, kegiatan pendi- 
dikan, maupun untuk di 
rumah. 


Rp40.000 


Desain 3D, 
Optimali- 
sasi Fitur 
Corel Draw 
12 
Praktikkan 
membuat 
objek 3D, 
dengan menggunakan soft- 
ware vektor 2D. Pahami 
materi buku ini, dan Anda 
akan mengetahui wawasan 
baru tentang desain grafis. 


Rp40.000 


Informasi & Pesanan Langsung, hubungi : 

Prima Buku “Layanan Pesan Antar Buku’, Jl. Rawa Girang | no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 

Telp: (021) 4682-6816, SMS: 0813-115-23230, Fax: (021) 4682-8919, E-mail: pesan@primabuku.co.id 

1. Untuk wilayah JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), nilai pesanan Rp100.000,-, mendapatkan diskon 1096. 

2. Setiap pemesanan disesuaikan dengan tarif kurir. 

3. Untuk wilayah JABODETABEK, PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN secara TUNAI DI TEMPAT. 
Untuk wilayah di luar JABODETABEK, PEMBAYARAN DILAKUKAN dengan TRANSFER via BANK BCA Cabang RAWAMANGUN, 


atas nama: PT DIAN PASIFIK KOMUNIKASI UTAMA, No. Rek: 094 303 3533. Bukti transfer di-fax ke: (021) 4682-8919. 


aktivitas perkantoran, multimedia, grafis, 
internet, dan server jaringan. 


Fedora 
Core 5 
Alternatif 
distro Linux 
OS, yang 
. dapat Anda 
pilih sebagai 
aplikasi 
komputer desktop yang 
lengkap. Distro ini pun 
dapat dikonfigurasikan 
sebagai server jaringan. 


Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
Foto Den- 
| gan Photo- 
i, shop CS2, 
a Seri 1 
g. Buku ini 
mengu- 
las teknik-teknik dasar 
menyeleksi objek, dengan 
menggunakan beragam 
tool di Photoshop CS2. 
Modal awal yang berman- 
faat, untuk menghasilkan 
desain yang menarik. 


+ CD Rp35.000 


dibahas mengenai aplikasi multimedia, 


jaringan, dan server. 


Panduan 
Praktis 
Debian 
GNU/ 
Linux 3.1 
Setelah 
membaca 
buku ini, 
diharapkan Anda bisa 
bekerja dengan sistem 
Debian GNU/Linux, sesuai 
dengan kebutuhan. 


Rp45.000 


Teknik 
Seleksi 
Foto Den- 
gan Photo- 
T w shop CS2, 
= Seri2 
“a Pertajam 
~ kemampuan 
Anda dalam menyeleksi im- 
age, untuk membuat objek 
yang lebih detail, dan lebih 
kompleks lagi. 


Rp35.000 











Menguasai 
Power- 
. Point 2003 
Ungkap 
tip dan trik 
a menguasai 
. aplikasi 
ini, untuk 
membuat presentasi 
yang menarik, efektif, dan 
efisien. Temukan rahasia- 
nya, dengan membaca 
buku ini. 


Rp35.000 


HTML 4 
Blackbox, 
Membuka 
Keajaiban 
TUN F NN HTML 4 
ete ITP Raih 
A keajaiban 
dari HTML 
4, sehingga Anda dapat 
menguasai struktur HTML, 
bagian tubuh HTML, dan 
sekilas mengenai aplikasi 
editor kode HTML dan 
browser. 


Rp45.000 











R v E 


BISNISANDA gegituNYATA 





Awalnya saya sempat memandang sebelah mata. Apalagi selama ini sudah akrab dengan “server branded”. Sampai 
ketika unitnya datang, kita lihat juga Isinya dengan komponen-komponen yang berkualitas, dan akhirnya server 


perusahaan Anda begitu EKSIS 


RAINER 12 CORES SERVER 


SM150C12 - 2.4 SATA35NR 


2x Intel” Xeon" Processor E5645 2.4 GHz 

(12 Cores, 24 Threads, 24 MB Cache) 

Intel” $5500 Server Chipset 

2x Intel” Gigabit Ethernet 10/100/1000 

2x Visipro 2GB DDR3 ECC 

Seagate Constellation ES SOOGB SATAII 32MB Cache 24/7 
Tower Chassis 500 Watt Active PFC 


Rp 24.400.000,-* 


e 


Rainer ini memang layak untuk direkomendasikan. Ini bisa jadi alternatif baru yang bagus bagi IT untuk pengadaan | (in tel ) 


infrastruktur dan sistem informasi yang ada, Walau merek lokal, tapi Rainer ini dengan dukungan Intel dan harga | 
yang kompetitif, termasuk kualitasnya yang oke. Bahkan dalam penggunaannya tidak ada masalah sama sekali. Xeon 


Handi Darmawan 
Manajer TI PT Tempo Inti Media 


www.rainerserver.net/ dealer 
“Harga sudah termasuk PPN dan FOB Jakarta 


— 


Powerful. = 


ner 






inside | 







Intelligent. 








